
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIKINDONESIA 

2017 




EDISIREVISI2017 



Buku Guru SD/MI 
Kelas I 


























Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Keluargaku : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Edisi Revisi Jakarta : 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
xvi, 168 hlm.: ilus.; 29,7 cm. (Tema ; 4) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 

UntukSD/MI Kelas 1 

ISBN 978-602-282-885-3 


I. TematikTerpadu -- Studi dan Pengajaran 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

1. Judul 


372.1 


Penulis : Setiyo lswoyo,Tandang Oktora, dan Lubna Assagat. 

Penelaah : Lise Chamisijatin, H. Sutyani Prabawawanto, Nur Wahyu Rochmadi, 

Felicia N. Utorodewo, Mulyana, Losina PurnastutLTrie Hartiti Retnowati, 
Bambang Prihadi, Widia Pekerti, Rita Milyartini, Wahyuningsih, Delviati, 
Ekram Pawiro Putro, dan Setyo Purwanto. 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan Ke-1,2013 (ISBN 978-602-1530-06-1) 

Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Rev\s\, ISBN 978-602-282-136-6) 
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi) 

Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt. 



Kata Pengantar 


Buku guru disusun sebagai pemandu penggunaan buku teks siswa 
di lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa buku teks siswa yang 
berbasis aktivitas disusun sebagai salah satu penunjang penerapan 
Kurikulum 2013 yang disempumakan, yang sangat mengedepankan 
pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan standar kelulusan yang 
ditetapkan. Karena hanya sebagai salah satu penunjang penerapan 
Kurikulum 2013 yang disempurnakan, guru tidak diharapkan 
menggunakan buku ini sebagai satu-satunya buku panduan yang 
menjadi acuan dalam proses belajar mengajar di kelas. lsi dari Buku 
Guru hanyalah contoh aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 
di kelas. Guru memiliki keleluasaan untuk membangun kegiatan 
pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
siswa. Guru juga tetap harus membuka dan mempelajari Peraturan 
Pemerintah khususnya berkaitan dengan konsep penilaian dan 
pelaporan yang tidak dapat diurai secara detil dalam buku ini. 

Guna memperkaya wawasan dan keterampilan peserta didik, 
dibutuhkan kehadiran buku-buku penunjang. Jika perlu, bisa saja guru 
memanfaatkan buku-buku KTSP yang sudah dimiliki sekolah, 
mengingat buku-buku tersebut didesain sebagai buku teks yang sarat 
materi. Guru maupun peserta didik juga dapat memanfaatkan bahan- 
bahan belajar lain yang relevan, termasuk ensiklopedia, berbagai buku 
yang membahas topik terkait pembelajaran, majalah, surat kabar, dan 
sebagainya. 

Buku ini dibuat dengan berlandaskan pada Kompetensi Dasaryang 
telah disusun oleh Kemendikbud. Demikian pula, buku ini telah melalui 
proses review, evaluasi, penyuntingan, dan mendapatkan catatan serta 
saran-saran perbaikan yang dilakukan baikoleh penelaah maupun tim 
editordi bawah pengawasan Kemendikbud. 

Berbeda dengan Buku Guru sebelumnya, atas arahan dari 
Kemendikbud, kali ini Buku Guru tidak lagi dilengkapi dengan K11 dan 
K1 2, kecuali untuk PPKn. Namun demikian, dalam kesehariannya guru 
tetap melakukan proses pengamatan perkembangan sikap spiritual 
dan sikap sosial peserta didik. 


Tema 4: Keluargaku 



Penulis menyadari betul bahwa buku ini belum sempuma. Pada 
kenyataannya, buku ini merupakan draft pertama, dan masih akan 
disusul dengan draft kedua, sebelum akhirnya dianggap sempurna pada 
draft ketiga atau final. Untuk mencapai hal tersebut, sesuai rencana 
Kemendikbud, dibutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan untuk 
perbaikan mengarah pada kesempurnaan. Kritik dan saran-saran 
produktif dari pembaca dan pengguna sangat kami nantikan untuk 
perbaikan di masa yang akan datang. 


Tim Penulis 


iv 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Tentang Buku Guru 
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas 1 


Buku Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi empat subtema dengan kompetensi dasar (KD) dan 
indikator dari berbagai mata pelajaran. 

2. Ruang lingkup pembelajaran yang memberikan gambaran tentang kegiatan 
dan kemampuan yang dikembangkan dalam satu subtema. 

3. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 

4. Media dan alat pembelajaran yang akan digunakan pada setiap kegiatan 
pembelajaran. 

5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tematik terpadu yang terdiri dari 
Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan lnti, dan Kegiatan Penutup yang disusun 
untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

6. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

7. Berbagai teknik penilaian siswa. 

8. lnformasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

9. Petunjuk penggunaan Buku Siswa. 

Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan 

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas 

yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, 
demonstrasi, dan pemecahan masalah. 

2. Menginformasikantujuan pembelajaransehinggasiswadapatmengorganisasi 
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan 
dikerjakan). 

3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa 
mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 

4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 

5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi. 

6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari. 

7. Memberi umpan balikyang akan menguatkan pemahaman siswa. 


Tema 4: Keluargaku 



Bagaimana Menggunakan Buku Guru? 


BukuGuru memiliki dua fungsi,yaitu sebagai petunjukpenggunaan Buku Siswa 

dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat pentingnya 

buku ini, disarankan memperhatikan petunjuk sebagai berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap kompetensi dasar dan indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup kompetensi pada sikap spiritual dan sikap 
sosial dalam semua kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan 
penguatan untuk mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan 
perilaku positif. 

4. Dukunglah ketercapaian kompetensi pada sikap spiritual dan sosial dengan 
kegiatan pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan Buku Siswa 
sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Mulailah setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar 
sesuai tema pembelajaran. Lebih baik lagi jika dilengkapi dengan kegiatan 
pembukaan yang menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu 
siswa. Misalnya, bercerita, mengajukan pertanyaan yang menantang, 
menyanyikan lagu, menunjukkan gambar dan sebagainya. Demikian juga 
pada saat menutup pembelajaran. Pemberian pengantar pada setiap 
perpindahan subtema dan tema menjadi faktoryang sangat penting untuk 
memaksimalkan manfaat dan keberhasilan pendekatan tematik terpadu 
yang diuraikan dalam buku ini. 

7. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran.Termasuk 
di dalamnya menemukan kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi 
kurang sesuai dengan perencanaan (misalnya siswa tidak bisa mengamati 
tanaman di luar kelas pada saat hujan). 

8. Pilihlah beragam metode pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, menggambar, 
dan sebagainya). Penggunaan beragam metode tersebut, selain melibatkan 
siswa secara langsung, diharapkan juga dapat melibatkan warga sekolah 
dan lingkungan sekolah. 

9. Kembangkanlah keterampilan berikut. 

a. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif,dan menyenangkan (PAIKEM). 

b. Keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi. 

c. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 

d. Keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 


vi 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



10. Gunakanlah rnedia atau sumberbelajaralternatifyang tersedia di lingkungan 
sekolah. 

11. Pada setiap semester terdapat 4 tema. Tiap tema terdiri atas 4 subtema. 
Setiap subtema diurai ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran 
dialokasikan untuk 1 hari. 

12. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah sebagai petunjuk 
umum. Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan 
situasi dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik terpadu. 

13. Hasil unjuk kerja siswa yang berupa karya dan bukti penilaian dapat berfungsi 
sebagai portofolio siswa. 

14. Buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai, sebagai bahan untuk 
melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Misalnya 
faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan baik, 
kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan 
lebih lanjut. 

15. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa cerdas 
dengan keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang 
kecerdasan majemuk, gaya belajar siswa, serta beragam faktor penyebab 
efektivitas dan kesulitan belajar siswa, sangat dibutuhkan. 

16. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 

Kegiatan Bersama Orang Tua 

Secara khusus, di setiap akhir pembelajaran pada Buku Siswa, terdapat kolom 
untuk orang tua dengan subjudul 'Kegiatan Bersama Orang Tua'. Kolom ini 
berisi informasi tentang aktivitas belajaryang dapat dilakukan siswa bersama 
orang tua di rumah. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dalam 
aktivitas belajar siswa. Guru perlu membangun komunikasi dengan orang tua 
sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua 
dan siswa di rumah. 

Beberapa Singkatan Nama Mata Pelajaran dan Kepanjangannya 

1. SBdP : Seni Budaya dan Prakarya 

2. PPKn : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3. PJOK : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 


Tema 4: Keluargaku 



Tekrrikdan Instrumen Penilaian 


Penilaian dilakukan secara autentik untuk melihat kemajuan belajar siswa 
yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan* 

Teknik dan Instrumen Penilaian Slkap Splrltual dan Sosial 
1. Observasl 

Sikapdan perilaku keseharian siswa diamati dan direkam melalui observasi. 
Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun di luar proses 
pembelajaran. Penilaian sikap di Sekolah Dasar dilakukan oleh guru kelas, 
guru muatan pelajaran agama, dan PJOK. Aspek sikap dan perilaku yang 
diobservasi dapat disesuaikan dengan kegiatan pada saat itu. 

Contoh Lembar Observasl Sikap Spiritual 

Nama : Arora 

Kelas/Sem : Kelas 1/Sem 1 

Pelaksanaan pengamatan: Di luar/di dalam pembelajaran 


No. 

Aspek yang diamati 

Tanggal 

Catatan guru 

1 . 

Ketaatan beribadah 

01/08/16 

Mengajak teman salat berjamaah. 



16/09/16 

Mengikuti perayaan hari besaragama. 

2. 

PerMaku syukur 

27/08/16 

Menerima penugasan dengan gembira. 


Nama 

Kelas/Sem : 

Pelaksanaan pengamatan: 

Bem' 

Kelas 1/Sem 1 

Di luar/di dalam pembelajaran 

No 

Aspek yang diamati 

Tanggal 

Catatan guru 

1 . 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 

01/08/16 

Berdoa sebelum makan. 


kegiatan. 

16/09/16 

Mengmgatkan teman untuk berdoa. 

2. 

Toleransi dalam 
beribadah. 

27/08/16 

Menghormati' teman yang merayakan 
hari besar agamanya. 


Segala hal berkaitan dengan penilaian secara detil dapat dilihat pada : Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik lndonesia No. 53 tahun 2015 tentang Pemlaian Hasil Belajaroleh Pendidik pada 
Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah. 


VIII 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






Contoh Lembar Observasi Sikap Sosial 


Nama : Arora 

Kelas/Sem : Kelas 1/Sem 1 

Pelaksanaan pengamatan: Di luar/di dalam pembelajaran 


No. 

Aspek yang diamati 

Tanggal 

Catatan guru 

1 . 

Jujur 

01/08/16 

Mengerjakan ulangan sendiri. 



16/09/16 

Berbohong. 

2. 

Santun 

27/08/16 

Berbicara halus dan santun. 


Nama 

Kelas/Sem : 

Pelaksanaan pengamatan: 

Dayu 

Kelas 1/Sem 1 

Di luar/di dalam pembelajaran 

No. 

Aspek yang diamati 

Tanggal 

Catatan guru 

1 . 

Disiphn 

01/08/16 

Melaksanakan piket kebersihan kelas. 



16/09/16 

Tepat waktu masuk ke kelas. 

2. 

Tanggung jawab 

27/08/16 

Mengakui kesalahan. 


Nama 

Kelas/Sem : 

Pelaksanaan pengamatan: 

Udin 

Kelas 1/Sem 1 

Di luar/di dalam pembelajaran 

No. 

Aspek yang diamati 

Tanggal 

Catatan guru 

1 . 

Peduli 

01/08/16 

Menjenguk teman yang sakit. 



16/09/16 

Perhatian terhadap kebersihan kelas. 

2. 

Percaya diri 

27/08/16 

Beram' mengemukakan pendapat. 


Tema 4: Keluargaku 






Hasil observasi' dirangkum dalam Jurnal Perkembangan Sikap. 

Contoh Format Jurnal Sikap Spiritual 


No. Tanggal 

Nama peserta 
didik 

Catatan penlaku 

Butir Sikap 

1. 01/08/16 

Arora 

Mengajak teman salat 
berjamaah. 

Taat beribadah. 


Bem' 

Berdoa sebelum makan. 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan. 

2. 27/08/16 

Arora 

Menerima penugasan 
dengan gembira. 

Perilaku syukur. 


Bem' 

Menghormati teman yang 
merayakan hari besar 
agamanya. 

Toleransi dalam beribadah. 

3. 16/09/16 

Arora 

Mengikuti perayaan hari 
besar agama. 

Taat beribadah. 

4. 

Bem' 

Mengingatkan teman 
untuk berdoa. 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan. 


Contoh Format Jurnal Sikap Sosial 


Tanggal 

Nama peserta 
didik 

Catatan penlaku 

Butir Sikap 

01/08/16 

Arora 

Mengerjakan ulangan 
sendiri'. 

Jujur 


Dayu 

Melaksanakan piket 
kebersihan kelas. 

Disiphn 


Udin 

Menjenguk teman yang 
sakit. 

Peduli 

27/08/16 

Arora 

Berbicara halus dan santun. 

Santun 


Dayu 

Mengakui kesalahan. 

Tanggung jawab 


Udin 

Beram' mengemukakan 
pendapat. 

Percaya diri' 

16/09/16 

Arora 

Berbohong. 

Jujur 


Dayu 

Tepat waktu masuk ke 
kelas. 

Disiphn 


Udin 

Perhatian terhadap 
kebersihan kelas. 

Peduli 


Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru 
kelas dan guru mata pelajaran membahas data penilaian sikap sekurang- 
kurangnya dua kali dalam satu semester. Hasil pembahasan akan menjadi 
panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. 


x 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 









Observasi 

4 

Jurnal 

Harian 

Harian 






4 

Rekap 

Jurnal 

4 

Rapat 

Dewan 

4 

Rapor 

Deskripsi 


Semester 

V. 


Guru 


Sikap 


2. Penilaian diri (self assessment) 

Penilaian diri digunakan untuk memberi penguatan ( reinforcement) 
terhadap kemajuan belajar siswa. Penilaian diri memberi peluang 
kepada siswa untuk memonitor, memberi penilaian dan mengevaluasi 
perkembangan belajarnya sendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan 
dapat menjadi pembelajar sejati yang mandiri. 

Contoh Format Penilaian Diri Aspek Sikap 

Lembar Penilaian Diri 

: Nama 

: Kelas :... 

| Semester :... 


Beri tanda cek (S) untuk setiap pernyataan yang paling menggambarkan 
sikapmu. Tidak ada pilihan benar atau salah, lakukanlah secara jujur. 


No. 

Pernyataan* 

Ya 

Tidak 

1 . 

Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktmtas . 



2. 

Saya menghargai teman yang berbeda agama berdoa 
menurut keyakmannya. 



3. 

Saya menyelesaikan tugas tepat waktu. 



4. 

Saya memmta izin ketika mgm meminjam barang. 



5. 

Saya meminta maaf jika melakukan kesalahan. 



6 . 

... 




*Pemyataan disesuaikan dengan butir sikap yang ingin dinilai dan disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan siswa. 


PenMalan Pengetahuan dan KeterampMan 

Penilaian keterampilan dapat dilakukan secara terpisah dan terpadu. Pada 
dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan, secara bersamaan 
penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan. 

1. Teknikdan Instmmen PenMaian Pengetahuan 

a. Tes tertulis 

Tes tulis dilaksanakan berdasarkan indikator setiap KD. 

Bentuk soal tes tertulis seperti: 

• Memilih jawaban (benar/salah, menjodohkan, dan bentuk lainnya). 

• Mensuplai jawaban (mengisi/melengkapi, menjawab dengan 
singkat, menguraikan). 


Tema 4: Keluargaku 
























Contoh penilaian tertulis: 

Tuliskan nama keluargamu 
Namamu .... 

Nama ayahmu .... 

Nama ibumu .... 


Cara penilaian: 

Skor penilaian : 0 - 100 

Penilaian : Skoryang diperoleh x 100 

Skor maksimal 

Contoh: 

Misalnya setiap jawaban benar akan mendapat nilai 2. Jadi, skor 
maksimalnya adalah 3x2 = 6. 

Jika siswa hanya menjawab dengan benar dua soal, maka nilainya 
sebagai berikut: 

2x2 x 100 = 66,67 
6 

b. Tes Lisan 

Tes Lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, dan kuis yang 
diberikan dan dijawab secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan 
sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi 
secara efektif. Tes lisan dilaksanakan pada saat proses belajar 
berlangsung (assessment for leaming). 


Contoh tes lisan: 


• Menyebutkan nama-nama anggota keluarga inti 


c. Penugasan 

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur 
dan/atau memfasilitasi siswa meningkatkan pengetahuan. Penugasan 
dapat dilakukan sebelum atau selama proses pembelajaran (assessment 
for learning) maupun setelah proses pembelajaran (assessment of 
learning). 


Penugasan dapat direkam melalui observasi dengan daftar periksa. 
Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan siswa. 
Contoh daftar periksa. 


No. 


Nama Siswa 


Kriteria 1 Kriteria 2 

Kriteria 3 

T BT T 

BT 

T 

BT 


1 . 


2 . 


3 . 

dst. 

T : Terlihat; BT : Belum Terlihat 


XII 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






2. Teknik dan Instrumen Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 
menerapkan pengetahuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah. 
Skor penilaian: 0 - 100. Di kelas 1, penilaian keterampilan bertokus pada 
teknik penilaian kinerja dan portotolio. 

a. Penilaian kinerja 

Mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan/ 
atau hasil (produk). Di dalam penilaian kinerja, peserta didik diminta 
melaksanakan tugas dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan 
pengetahuan yang telah dimilikinya. Penilaian kinerja yang berfokus 
pada hasil disebut penilaian produk. Penilaian kinerja yang berfokus pada 
proses disebut penilaian praktik. Penilaian praktik misalnya bernyanyi, 
menari, melakukan gerakan tertentu dalam olahraga, bermain peran, 
dan sebagainya. Penilaian produk, misalnya gambar, poster, kerajinan, 
puisi, dan sebagainya. 

Penilaian kinerja dan praktik dapat dilakukan melalui observasi 
menggunakan rubrik dengan skala penilaian tertentu. 

Contoh Rubrik Penilaian pada Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1. 


Aspek 

Bafk sekali' 

4 

Bafk 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendamplngan 

1 

Menyanyikan lagu 
dengan tmggi 
rendah suara 

Memenuhi 4 kriteria 
(hafal syair, tinggi' 
rendah suara tepat, 
mimik wajah sesuai' dan 
ada gerakan yang tepat) 

Memenuhi 

3 dari' 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dan' 4 
knteria 

Memenuhi 1 dari' 
4 kriteria 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti' 

Memenuhi 4 kriteria 
(mengucapkan salam, 
menyebutkan nama diri, 
menyebutkan nama ayah 
dan ibu, lancardalam 

Memenuhl 

3 dari' 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dan' 4 
knteria 

Memenuhi 1 dari' 
4 kriteria 


perkenalan) 


Lembar penilaian keterampilan: 


Menyanyikan lag 

u dengan tinggi rendah suara 

No 

Nama 

Siswa 

Hatal 

syair 

Tinggi' rendah 
suara tepat 

Mimik wajah 
sesuai' 

Gerakan 

tepat 

Skor 

Predikat 

1 . 






100 

Sangat baik 

2. 





~ 

75 

Baik 

3. 

Dst 








Catatan : 

Setiap kriteria memiliki skor 25. Jika terlihat 4 kriteria, nilai = 100. 

Terlihat 3 kriteria, nilai = 75. Terlihat 2 kriteria, nilai = 50. Terlihat 1 kriteria, nilai = 25 


Tema 4: Keluargaku 




















Lembar penilaian keterampilan: 

Mempraktikkan cara memperkenalkan anggota keluarga inti 


Nama 

Mengucap- 

Menyebutkan 

Menyebutkan 

Lancar Skor Predikat 

Siswa 

kan salam 

nama diri 

nama ayah 

dalam per- 




dan ibu 

kenalan 


1 . 

2 . 

3. Dst 


b. Penilaian portofolio merupakan rekaman penilaian autentik yang 
memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Penilaian 
portofolio berupa kumpulan dokumen yang berisi penilaian prestasi 
belajar, penghargaan, karya peserta didikdalam bidang dan kurun waktu 
tertentu. Portofolio dapat berbentuk buku berukuran besar; album berisi 
foto,audio,video;stopmap/bantexyang berisi kumpulan tugas;dan buku 
kerja peserta didik. 

Pemanfaatan dan Tmdak Lanjut Penilaian 

Hasil analisis penilaian pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar 
penentuan tindak lanjut program yang dibutuhkan peserta didik. Bagi peserta 
didikyang nilainya belum mencapai KKM akan mendapatkan remedial. Peserta 
didikyang telah mencapai nilai KKM atau lebih akan mendapatkan pengayaan. 


xiv 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Kompetensi' lnti' Kelas 1 


1- Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhlukciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencermmkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 



Tema 4: Keluargaku 









Diunduh dm ?&nd\d\han\d 


Daftar Isi' 

Kata Pengantar. m 

Tentang Buku Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas 1 . iv 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru. vi 

Teknik dan lnstrumen Penilaian . vm 

Kompetensi lnti Kelas VI . xv 

Daftar Isi. xvi 

Subtema 1 

Anggota Keluargaku . 1 

Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku . 43 

Subtema 3 

Keluarga Besarku . 84 

Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga . ii8 

Daftar Pustaka . 150 

Profil Penulis . 152 

Profil Penelaah . 154 

Profil Editor . 167 

Profil llustrator . 168 


XVI 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


















Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


1.1 Mensyukuri ditetapkannya 
bintang, rantai, pohon beringin, 
kepala banteng, dan padi kapas 
sebagai gambar pada lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

2.1 Bersikap santun, rukun, 
mandiri, dan percaya diri sesuai 
dengan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda 
Pancasila" dalam kehidupan 
sehan-hari. 

3.1 Mengenal simbol sila-sMa 
PancasNa dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila" 

4.1 Menceritakan simbol-simbol sila 
PancasNa pada Lambang Garuda 
sila PancasNa. 



Bahasa Indonesra 


3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan sMsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsMah keluarga. 


Matematika 


3.6 Mengenal bangun ruang 
dan bangun datardengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan 
sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 


RJOK 


3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


3.2 Memahami elemen musik 
melalui lagu. 

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui lagu. 


( i 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 




















Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Membaca Teks Anggota 
Keluargaku. 

Membaca Teks Keluarga Udin. 
Menyanyikan Lagu Satu-satu 
Aku Sayang Ibu. 
Memperkenalkan Anggota 
Keluarga. 

Menghafal sila pertama 
Pancasila. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan isi teks anggota keluarga. 

• Menjelaskan isi lagu. 

• Menjawab pertanyaan tentang jumlah anggota 
keluarga. 

• Menjelaskan cara perkenalan yang baik. 

• Menghafal sila pertama Pancasila. 

Keterampilan: 

• Menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara. 

• Memperkenalkan anggota keluarga. 

• Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas nikmat yang diterimanya 



Melakukan prosedur gerakan 
berjalan satu arah. 
Menjawab pertanyaan nama 
ayah, ibu, kakak atau adik. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah 

• Mengidentifikasi kosakata dalam hubungan 
kekeluargaan 

Keterampilan: 

• Mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah 

• Mengenalkan nama ayah, ibu, kakak dan adik 



Melengkapi nama-nama 
anggota keluarga berdasarkan 
teks. 

Menceritakan anggota keluarga 
secara tertulis. 

Menebalkan bangun datar (segi 
empat, segitiga dan lingkaran). 
Observai benda-benda konkrit 
di sekitar kelas yang berbentuk 
bangun datar. 

Mengamati simbol sila pertama 
Pancasila. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menggunakan kosakata yang tepat dalam perkenalan. 

• Menemukan benda-benda berbentuk bangun datardi 
sekitar kelas. 

• Menunjukkan simbol sila pertama Pancasila 

Keterampilan: 

• Menebalkan bentuk segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Menceritakan nama-nama anggota keluarga secara 
tertulis. 

• Memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan agamanya 



Praktik melakukan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dan 
gerakan senam. 

Menyanyikan lagu Garuda 
Pancasila. 

Menulis pengalaman 
berolahraga bersama keluarga. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah. 

Keterampilan: 

• Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 

• Menulis pengalaman berolahraga bersama keluarga. 


2 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 




Mengamati bagan silsilah 
keluarga. 

Membuat bagan silsNah 
keluarga. 

Menjelaskan isi bagan silsilah 
keluarga. 

Menceritakan bagan silsilah 
keluarga. 

Melengkapi tabel nama-nama 
anggota keluarga salah satu 
teman. 


Membaca teks kegiatan 
bermain bersama. 

Menceritakan pengalaman 
bermain bersama keluarga. 
Mengelompokkan benda-benda 
konkrit berdasarkan bentuk 
bangun datar. 

Memasangkan teks sila 
pertama PancasMa dengan 
simbol yang sesuai. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan contoh kegunaan bentuk segi empat, 
segitiga dan lingkaran. 

• Menjelaskan isi bagan silsMah keluarga. 

• Menjawab pertanyaan nama-nama anggota keluarga 
salah satu teman. 

Keterampilan: 

• Membuat bagan silsilah keluarga. 

• Menceritakan bagan silsilah keluarga 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Mengidentihkasi benda-benda berbentuk segi empat, 
segitiga, dan lingkaran. 

• Menyebutkan ciri-cin simbol sila pertama PancasMa 

Keterampilan: 

• Menceritakan pengalaman bermain bersama anggota 
keluarga. 

• Mengelompokkan benda-benda konkrit berdasarkan 
bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. 


T 3 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

4.1 Menceritakan simbol-simbol sila 
PancasNa pada Lambang Garuda 
sila PancasNa. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 


SBdP 

Kompetensi' Dasar: 

3.2 Memahami elemen musik 
melalui lagu 

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui lagu 


4 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh 
percaya diri. 

2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi lagu dengan tepat 
dan santun. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tata cara 
perkenalan diri dengan tepat. 

4. Dengan mengamati contoh yang diperagakan oleh guru, siswa dapat 
mempraktikkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan santun 
dan percaya diri. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menghatalkan sila 
pertama dalam Pancasila dengan percaya diri. 

6. Dengan arahan guru, siswa dapat mempraktikkan cara bersyukur dengan 
baik. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Foto keluarga siswa. 

• Foto keluarga guru. 

• Teks sila dalam Pancasila : 

~ Disiapkan 5 lembar kertas , setiap kertas dituliskan satu sila Pancasila. 
Kelima kertas tersebut diacak dan dimasukkan ke dalam amplop. 

~ Setiap kelompok akan menerima satu paket amplop. 

~ Banyaknya paket amplop yang disediakan, disesuaikan dengan jumlah 
kelompok yang akan dibentuk. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan 'tepuk semangat'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 



Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan akti'vi'tas pembelajaran yang akan 
dilakukan. 


• Siswa menyimak arahan guru tentang 

pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri. 


Kegiatan Inti 


Ayo Membaca 



• Dengan bimbmgan guru, siswa bersama-sama 
membaca teks Keluarga Udin. 


• Siswa di'fasili'tasi' bertanya jawab tentang teks 
Keluarga Udin. 


• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
sikap bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha 
Esa berupa keluarga yang bahagia. 



Bacalah dengan nyaring. 

Keluarga Udin 

Udin memiliki ayah. 

Udin memiliki ibu. 

Udin juga memiliki kakak. 

Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan udin. 
Keluarga Udin saling menyayangi. 




• Ajaklah siswa berlatih kembali mengenal 
keluarga Udin dengan menyebutkan nama- 
namanya. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
kegiatan menyanyikan lagu Satu-Satu Aku 
Sayang lbu dengan memperhatikan suara 
tinggi atau rendah. 


• Siswa menyanyikan lagu secara bersama. 


• Untuk melatih kepercayaan diri, siswa 

diminta secara sukarela (boleh berpasangan) 
menyanyikan lagu di depan kelas. 



• Siswa diminta mendiskusikan isi lagu tersebut 
dengan teman sebelahnya. Guru membimbing 
jalannya diskusi. 


Amati foto keluarga Udin. 
Sebutkan nama ayah Udin. 
Sebutkan nama ibu Udin. 
Sebutkan nama kakak Udin. 


Udin dan kakaksenang bemyanyi. 

Mereka senang bernyanyi bersama. 

Nyanyikan lagu di bawah ini bersama temanmu. 



Sayang Semuanya 

Ciptaan: Bu Kasur 



Satu-satu aku sayang ibu 
Dua-dua aku sayang ayah 



Tiga-tiga sayang adik kakak 

Satu dua tiga sayang semuanya 


V_ 




6 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 

















• Perwakilan siswa menceritakan hasil diskusi di 
depan kelas. 



• Beberapa hari sebelum pembelajaran, siswa 
dimformasikan membawa foto keluarga untuk 
kegiatan hari ini. Jika siswa kesulitan, guru 
bisa membantu membuat gambar ilustrasi di 
papan tulis. 

• Guru menunjukkan foto keluarganya. 

• Siswa diminta mengamati dan mengajukan 
pertanyaan atas foto tersebut. 

• Guru dapat memberikan contoh pertanyaan, 
misalnya : 

~ Siapa nama ayah? 

~ Berapa anggota keluarga yang perempuan? 


• Siswa diminta mengisi pertanyaan tentang 
banyak anggota keluarga sesuai foto keluarga 
guru atau gambar foto pada ilustrasi guru 
sedang mengenalkan anggota keluarganya 
(kolom isilah sesuai gambar ). 


Ayo Berlatih 'i*! 



r 

Apa isi logu lerscbul? 

Siapa yortg disayaogi? 

OnAu>ikon d<-ngon temanmu. 
Cehlokon hosil diskusi di dcpon kclas 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang foto 
Udin yang sedang memperkenalkan diri. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang cara 
perkenalan yang baik : 

~ Mengucapkan salam pembuka. 

~ Menyebutkan nama diri. 

~ Menyebutkan nama ayah. 

~ Menyebutkan nama ibu. 

~ Menyebutkan nama kakak-adik (jika 
memiliki) 

~ Mengucapkan terima kasih 
~ Mengucapkan salam penutup. 


AnMOU kdwgp Ccidiri <fgri gygln, ibu r 
kokok. donodlk. 

Ada loiii-liAi don odo perempuon. 
J,ihotloh Iplo dipesong Hjm guru, 
Isiloh gombar'. 


lianyLiknyn anggutn keluarga pelempuon 
Danyaknyo anggoto kehicuga kJkt-HHti 
Juirdah :-elunih onggata keluargn 




Subtema 1: Anggota Keluargaku 








• Siswa mempraktikkan perkenalan anggota 
keluarga di depan kelas. Siswa diarahkan jika 
mengalami kesulitan dalam perkenalan. 

• Siswa saling memberikan apresiasi atas 
perkenalan siswa lain. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya kasih sayang dalam keluarga dan 
rasa syukuratas karunia Tuhan Yang Maha Esa 
berupa keluarga yang bahagia. 

• Siswa menyimak cerita guru bahwa negara kita 
memiliki dasarnegara Pancasila. 

• Guru mengarahkan pemahaman siswa bahwa 
bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa 
keluarga yang bahagia sesuai dengan sila 
pertama Pancasila. 



• Bersama guru, siswa menghafalkan sila 
pertama Pancasila. 



• Siswa dibagi dalam kelompok, misal setiap 
kelompok terdiri dari 5 siswa. 

• Guru membagikan amplop berisi teks 
Pancasila. 

• Secara berkelompok, siswa diminta 
mengurutkan teks Pancasila sesuai dengan 
teks yang ada di buku siswa. 


Ayo Mencoba 


• Sikap bersyukur adalah cerminan dari sila 
pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan 
yang Maha Esa. 

• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
bentuk-bentuk rasa syukuryang bisa dilakukan 
oleh siswa. Misalnya mengucapkan terima 
kasih atas badan yang sehat, makanan yang 
enak, sekolah yang bagus, dan sebagainya. 
Guru mengarahkan kembali pentingnya rasa 
syukuratas karunia keluarga yang bahagia. 




Uuotkih kdompok bcrsomo tcmonmu. 

Sct*op kdompok mcocrima 6 potongon kcrtos. 
Sctrap kcrtos ditulis sotu silo dolom Poncosilo. 
Urutkon silo dotom Poncosik). 

Lokukon dcngon teliti. 

Ketuhonon Vong Molto Eso 


n 


z 

■ 

Kcmonusioon yong odil don 
bcrodob 

3. 

m 

Pcrsotuon Indoncsio 

4. 

B 

Kcrokyoton yong dipimpin olch 
hikmot kcbijoksonoon dakim 
pcrmusyowaroian/pcrwokilon 

S. 

m 

Kcodiian sosiol bogi sduruh 
rokyot Indoncsio 


8 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






• Siswa mempraktikkan cara bersyukur atas karunia keluarga bahagia. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap peduli apabila ada siswa yang 
ayah/ibunya sudah meninggal. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa berpasangan saling menceritakan kegiatan pembelajaran hari ini. 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa menyimak kembali arahan guru akan nilai-nilai kasih sayang 
dalam keluarga. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan pada esok hari, 
yaitu kegiatan berolahraga sambil memperkenalkan diri. Mintalah siswa 
langsung memakai seragam olahraga dari rumah. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas, dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

• Menjawab pertanyaan lisan tentang tata cara memperkenalkan diri 
yang benar. 

• Penilaian 


Banyaknya 
jawaban benar 

Nilai 

>4 

100 

3 

75 

2 

50 

1 

25 


• Kunci jawaban : 

1. Mengucapkan salam pembuka. 

2. Menyebutkan nama diri. 

3. Menyebutkan nama ayah. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 






4. Menyebutkan nama ibu. 

5. Menyebutkan nama kakak atau adik (jika ada) 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Bafk sekali 

4 

Balk 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Menyanyikan lagu 
dengan tmggi 
rendah suara 

Memenuhi 4 kriteria 
(hafal syair, tinggi 
rendah suara tepat, 
mimik wajah sesuai 
dan ada gerakan yang 
tepat) 

Memenuhi 3 
dari 4 knteria 

Memenuhi 2 
dari 4 kriteria 

Memenuhi 1 dari 
4 kritena 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
JntJ 

Memenuhi 4 knteria 
(mengucapkan salam, 
menyebutkan nama 
diri, menyebutkan 
nama ayah dan 
ibu, lancardalam 
perkenalan) 

Memenuhi 3 
dari 4 knteria 

Memenuhi 2 
dari 4 kriteria 

Memenuhi 1 dari 
4 kritena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara 


No 

Nama 

Siswa 

Hatal 

syair 

Tinggi rendah 
suara tepat 

Mmrnk wajah 
sesuai 

Gerakan 

tepat 

Skor 

Predikat 

1 . 


S 

V 



100 

Sangat 

baik 

2. 




✓ 

- 

75 

Baik 

3. 

Dst 








Mempraktikkan cara memperkenalkan anggota keluarga inti 


No 

Nama 

Siswa 

Mengucap- 
kan salam 

Menyebutkan 
nama diri 

Menyebutkan 
nama ayah 
dan ibu 

Lancar 
dalam per- 
kenalan 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








10 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




































Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa lndonesia 

Kompetensi' Dasar: 

3.10 Menguralkan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 



PJOK 


Kompetensi Dasar: 

3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


11 










Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 
menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan tepat. 

2. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 
mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah secara berkelompok 
dengan penuh kerjasama. 

3. Melalui kegiatan mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah, 
siswa dapat memperkenalkan nama ayah, ibu, kakak/adik dengan santun 
dan percaya diri. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Tali rafia untuk garis pembatas antarkelompok barisan. 

• Tongkat estafet 2 buah, atau dapat diganti dengan tongkat yang lain 
yang mudah didapatkan. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Keglatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang pentingnya sikap syukur, santun, 
percaya diri, dan kerjasama. 

• Siswa menyimak review materi pertemuan sebelumnya yaitu perkenalan 
keluargaku. Guru juga menekankan pentingya rasa syukuratas karunia 
Tuhan berupa keluarga yang bahagia. 


Kegiatan lnti 



• Siswa diminta mengamati gambardan teks keluarga Udin sedang 
berolahraga. 


12 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Siswa menyimak cerita guru tentang gambar 
dan teks tersebut. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
gambardan teks tersebut. 


• Siswa menyimak penguatan guru tentang sikap 
syukuratas karunia Tuhan berupa badan yang 
sehat. Untuk menjaga kesehatan, kita perlu 
berolahraga. 

9 


Ayo Bercerita ^ 


• Siswa diminta menceritakan kegiatan olahraga 
yang pernah dilakukan bersama orang tua. 

~ Apa jenis olahraganya? 

~ Kapan waktunya? 

~ Bagaimana perasaan mereka ketika itu? 


• Ajaklah siswa ke halaman sekolah- 



• Siswa bersama guru melakukan gerakan 
pemanasan. 


• Setelah itu, bagi siswa menjadi 2 kelompok 
besar. Setiap kelompok membentuk barisan 
dari depan ke belakang. Namailah masing- 
masing kelompok dengan nama anggota 
keluarga, misalnya kelompok 'Kakak' dan 
kelompok 'Adik'. Buatlah garis pembatas dari 
tali rafia yang memisahkan antar2 kelompok. 
Jarak antarkelompok dari garis pembatas 
kurang lebih 10 meter. 


• Untuk menambah keceriaan, mintalah siswa 
bermain 'lakukan kebalikannya'. Prosedurnya, 
guru memberikan instruksi 'maju', maka 
barisan siswa harus melakukan gerakan 
kebalikannya, yaitu 'mundur'. Variasikan 
dengan berbagai instruksi, misalnya mundur, 
ke kanan, ke kiri, 1 langkah ke belakang, dan 
sebagainya. 





Kila otos harunm Tuhan, 

Salu cootoh harnnia Tuhan odalah kesehalan. 

lelap sehot keluar^ahu sclaki berolalinaga. 
Ayoh jenaog hMjtilnn hnhi. 

Ibu senom bcrsamo tcmao-iemonnyo, 

Udin swwnsi bersepeda. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 




Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
aktivitas melakukan prosedur gerakan berjalan 
lurus satu arah. 

Siswa mengamati contoh yang diberikan guru 
dalam melakukan prosedur bergerak satu 
arah, yaitu sebagai berikut: 

~ Posisi badan tegak. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan 
tangan dan kaki sesuai. 

~ Arah berjalan lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 



Berikan penjelasan bahwa masing-masing 
anggota kelompok, dimulai dari siswa paling 
depan (siswa nomor 1) akan berjalan lurus 
menuju garis pembatas dengan membawa 
tongkat. Sesampai di garis pembatas, mereka 
akan saling bertanya jawab tentang nama 
ayah, ibu, kakak, atau adik. 

Setelah selesai, siswa nomor 1 kembali ke 
kelompoknya dan menyerahkan tongkat 
kepada siswa nomor 2. Siswa nomor 1 menuju 
posisi paling belakang. 

Siswa nomor 2 melakukan tanya jawab yang 
sama sebagaimana dilakukan siswa nomor 
1. Kegiatan diteruskan sampai semua siswa 
saling bertanya jawab tentang nama ayah, ibu, 
kakak, atau adik. 

Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. 

Akhiri kegiatan dengan yel-yel penyemangat 
dan istirahat sejenak. 

Siswa diminta kembali ke dalam kelas. 






Kila bcrsnAur otos korunro Tuhan, 

Salu contol , i Korun kj lUhan odoloh lieseholon. 
Ajorleiop ulut keruargoKu seldlu berolalimgo. 
A>rah SOriElrKj IjL-jjOlari JtOki. 

Ibu senom bersamo tcmon"iemonn.vo, 
l/dirii scrwng bcrscpcdo. 


14 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






• Siswa berlatih menuliskan nama diri, nama ayah, dan nama ibu. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa berpasangan saling menceritakan kegiatan pembelajaran hari ini. 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa menyimak kembali arahan guru akan nilai-nilai kasih sayang 
dalam keluarga. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan pada esok hari, 
yaitu kegiatan berolahraga sambil memperkenalkan diri. Mintalah siswa 
langsung memakai seragam olahraga dari rumah. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Pemlaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan nama anggota keluarga inti. 

Tuliskan nama keluargamu. 

1. Namaku .... 

2. Nama Ayahku .... 

3. Nama Ibuku .... 

~ Jumlah soal 3. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 

- Nilai akhir = Jumlah skoryong diperoleh x 100 = 

Skor maksimal 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 




3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Bafk sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendamplngan 

1 

Mempraktikkan 
prosedur gerakan 
berjalan satu 
arah. 

Memenuhi 4 kriteria 
(posisi badan tegak, 
pandangan ke depan, 
melangkah dengan 
koordinasi gerakan 
tangan dan kaki sesuai, 
arah berjalan lurus) 

Memenuhi 3 
dari 4 knteria 

Memenuhi 2 
dari 4 kritena 

Memenuhi 1 dari 
4 kritena 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
mtl 

Memenuhi 4 kriteria 
(menjawab dengan 
tepat nama diri, 
nama ayah, nama 
ibu dan lancardalam 
menjawab) 

Memenuhi 3 
dari 4 knteria 

Memenuhi 2 
dari 4 kritena 

Memenuhi 1 dari 
4 kritena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah. 


No 

Nama Siswa 

Posisi 

badan 

tegak 

Pandangan ke 
depan 

Pelangkah 
dengan 
koordinasi 
gerakan 
tangan dan 
kaki sesuai' 

Arah 

berjalan 

lurus 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








Menjawab pertanyaan tentang nama ayah, ibu dan kakak atau adik. 


No 

Nama Siswa 

Menjawab 
nama diri 
dengan 
tepat 

Menjawab 
nama ayah 
dengan tepat 

Menjawab 
nama ibu 
dengan tepat 

Lancar 

dalam 

menjawab 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








16 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




































Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 


17 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru dan mengamati foto keluarga, siswa 
dapat mengenalkan keluarga inti melalui tulisan dengan teliti. 

2. Dengan mengamati gambar berbentuk bangun datar, siswa dapat 
menjiplak bangun datar berbentuk segi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan tepat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan bentuk 
bangun datardan bukan bangun datardengan teliti. 

4. Dengan mengamati benda-benda di sekitar lingkungan kelas, siswa 
dapat menyebutkan benda-benda konkrityang memiliki unsursegi 
empat, segitiga dan lingkaran dengan tepat. 

5. Dengan mengamati simbol-simbol sila Pancasila dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan simbol sila pertama dalam 
Pancasila dengan percaya diri. 

6. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara 
berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Foto keluarga (jika siswa kesulitaan, guru dapat membantu membuatkan 
gambar ilustrasi). 

• Lem kertas. 

• Pensil warna/krayon. 

• Peralatan belajar (rautan, buku, penggaris segitiga). 

• Simbol dan teks Pancasila 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan gerakan 'senam 
otak /brain gym'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 


18 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan aktivitas pembelajaran yang 
akan dilakukan, sekaligus mereview materi 
sebelumnya. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap 
berdoa, teliti, percaya diri, dan kerja sama. 

Kegiatan lnti 



• Siswa difasilitasi untuk mengamati dan 
bertanya jawab tentang foto Udin yang telah 
dipelajari pada pembelajaran 1. 

• Mintalah siswa menuliskan nama-nama 
anggota keluarga Udin pada tempat yang 
disediakan. 

• Jika siswa kesulitan, dapat membuka kembali 
foto Udin pada pembelajaran 1. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
bentuk foto. Siswa diarahkan sehingga dapat 
mengambil kesimpulan bahwa bentuk foto 
adalah segi empat. Guru menambahkan 
informasi, bentuk bangun dataryang lain 
adalah segitiga dan lingkaran. 



• Siswa diminta menyiapkan foto keluarga 
masing-masing. Jika siswa mengalami 
kesulitan, guru dapat membantu dengan 
gambar ilustrasi. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang aktivitas 
menempel foto, menuliskan data keluarga dan 
menemukan bentuk segi empat, segitiga, dan 
lingkaran yang ada pada gambar. Mintalah 
siswa untuk menebalkannya. 

• Siswa diingatkan pentingnya kerapian dan 
kebersihan dalam berkreasi. 

• Sampaikan kepada para siswa bahwa pada 
bagian kolom nama kakak atau adik tidak perlu 
diisi jika mereka tidak memiliki kakak/adik. 



Fom ktilirargo jigpaknih in=T 
Kpli<vn pgjli |ghv- 

Isiloh aoJTKi-noirig fo[g Iwwoh ini. 


«orvo 

keluorga 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 








• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan sebelum memulai aktivitas 
tersebut. 

• Jika siswa kesulitan membawa foto, dapat 
diganti gambar ilustrasi dengan bantuan guru. 

• Tekankan pada siswa, apakah mereka dapat 
menemukan bentuk segi empat, segitiga dan 
lingkaran pada bingkai tersebut. Mintalah 
siswa untuk menebalkannya. 

• Setelah menuliskan data keluarga, siswa 
diminta untuk menghias dengan menggunakan 
pensil warna/krayon. 

• Siswa saling menunjukkan hasil karyanya 
kepada siswa lain. 


TahiikmPs konig? 

foto kjduarga bertKnUUk segi cmpat 
5&gi enipai di^ebui bangtm datar. 

Conlob banoun dtrtar ywng 8a.jnmelciloh scgitigo don 
Hngiwraa 

rasr:j| y. 

Tempelkan fota kduertgamu packi Itcilarmo berlkui. 
Stniuklph IpiokelyprBb Udin. 

Tcmukan bcntuk sog i cmpot, sogiiipa. don lingkaron. 



• Perwakilan siswa memperkenalkan anggota 
keluarganya dengan membacakan tulisan yang 
telah dibuat dengan kosakata yang tepat. 

• Untuk menguatkan pemahaman, guru 
menjelaskan kembali tentang bentuk segi 
empat, segitiga, dan lingkaran yang dapat 
ditemukan dari hasil kreasi siswa. 


• Ajukan pertanyaan, apakah di rumah terdapat 
bingkai foto keluarga, jam dinding. Ajukan juga 
pertanyaan tentang peralatan sekolah (rautan, 
papan tulis, buku)? 



• Siswa mendiskusikan bentuk-bentuk bangun 
dataryang bisa ditemukan pada benda-benda 
tersebut. 

• Siswa diminta mengamati gambar-gambar 
peralatan yang dibagian pinggirnya ditebalkan 
sehingga membentuk bangun datar (gambar 
foto keluarga udin, jam dinding, buku, rautan 
dan penggaris segitiga). 

• Siswa menebalkan garis putus-putus pada 
gambar tersebut sehingga membentuk bangun 
datar. 


Aku ycnong >pkali. 

Aku Imso mengcnalkon onggoto kduorgoku. 

Aku jugo biyo mcngcnol onggoto keluorgo 
temon-lcmo«iku. 

fZJZS33& 

* 

Adakah bingkoi foto keluargo di rwnahmu 7 
Adokoh jom dmdmg di rumahmu? 

Amoti papan tulis di kclas. 

Amoti jugo ubtn di kclos. 

Apokoh komu mcmikki routon pensil? 

Dopotkoh komu mcnemukon benluk segi empot? 
Dopatkoh komu menemukon bentuk segitigo? 
Dapatkoh kamu mrnmwkon benluk lingkaran? 
Pertsotikan gambar di bowah ini. 

Diskusikon dengon temonmu. 

Amoti garis putus-putus bcrwarno hitom. 

Amoti jugo goris putus-putus bcnuorno brni. 
TrtrtAanloh. 



20 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
perbedaan bangun datardan bukan bangun 
datar. 

• Siswa menentukan bentuk yang termasuk 
bangun datardengan memberikan tanda (/) 
dan yang bukan bangun datardengan tanda (X). 



• Siswa mengamati gambar (pintu, jendela, 
hiasan dinding berbentuk segitiga, lingkaran) 
dan melengkapi jenis bangun dataryang bisa 
ditemukan. 

• Perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya. 

• Arahkan para siswa mendiskusikan apakah di 
kelas ada bingkai foto Garuda Pancasila, foto 
Presiden dan Wakil Presiden? Apakah bentuk 
bingkainya? 

• Tunjukkan bingkai foto Garuda Pancasila. Siswa 
diminta mengamati simbol-simbol sila dalam 
Pancasila. Guru memfasilitasi tanya jawab, 
apakah ada bentuk bangun dataryang mereka 
temukan? 



Amoti gombor di bawali Ini. 

B4ftilah tonda centang (•'J pada ganbur 
berbentuk s«ji empat. 

Benlah tanda silang (■) pada gambar 
bukan jegi empat. 


a □ □ 


Berilah tandacentang (✓) pada gambor berbentuk 
segiliga Berilah tonda silang (•) pada gambar 
bukon segitlgo. 

Z 

gA CL -Q__ 


Perhaiikan juga gamlmrdi bawiuh Ini. 
Beriloh landa centana K) parto aombw 
berbentuk lingkamn. 

Berilah landa silang (^)pada gambarbgkan 
Ungkaran. 



Aiaklab salgh sam lemanmu, 

Amali gambar-gombardi bawah inL 

Adakah beaiok segi empat, segiiiga, dan lnigkaraa? 

isilah titik-titik di bawah ini. 

Bentuk-bentuk bongun datar 


Cambnr benda BenKdi bangun ddtar 



• Arahkan siswa untuk mengamati simbol 
sila pertama Pancasila. Berikan penguatan. 
Mintalah siswa menjelaskan simbol sila 
pertama Pancasila. 


© 


Ayo Mencoba 4$ 


• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
contoh perbuatan yang sesuai sila pertama 
Pancasila 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
contoh lain dari pengamalan sila pertama 
Pancasila. Arahkan sampai pada jawaban 
'Berdoa menurut agama masing-masmg'. 


E 

] 


A 






Apakah di krlawnu ada toto Garodo Panrnjila? 
Adakah foto Pr«»den don V/akil Prrsiden? 



Amati bingkai foto trrsrhul 
Apakah bentuknyo? 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 











• Sampaikan juga bahwa Udin, Ayah, lbu, Kak Mutiara selalu berdoa. 
Demikian juga keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani selalu berdoa. 

• Siswa menyimak penjelasan guru akan arti pentingnya berdoa sebelum 
dan sesudah belajar. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap berdoa, teliti, percaya diri, dan kerja sama. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan mempraktikkan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Membedakan bentuk bangun datardan bukan bangun datar. 

Soal : 

Berilah tanda S pada gambar di bawah ini yang berbentuk segi empat? 



Berilah tanda S pada gambar di bawah ini yang berbentuk segitiga? 



Berilah tanda S pada gambardi bawah ini yang berbentuk lingkaran? 

oo o 


22 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 








• Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 3 jawaban. 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 


~ Skor maksimal = 2x3 = 6 

Jumlah skoryang diperoleh 

Skor maksimal 


~ Nilai akhir = 


x 100 = 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali 

4 

Balk 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendamplngan 

1 

Memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti dari gambar/ 
foto anggota 
keluarga yang 
ditempel pada buku, 
secara tertulis. 

Memenuhi 4 kritena 
(menuliskan nama 
diri, nama ibu/ 
ayah/saudara ditulis 
dengan benar, 
foto ditempel rapi 
dan bersih, hiasan 
menarik) 

Memenuhl 

3 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 1 
dari 4 kriteria 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Memperkenalkan anggota keluarga inti dari gambar/foto anggota keluarga 


yang 

ditempel pada buku, secara tertulis. 

No 

Nama 

Siswa 

Menuliskan 
nama diri 
dengan 
tepat 

Menuhskan 
nama ayah/ 
ibu/saudara 
dengan tepat 

Foto 

ditempel 
rapi dan 
bersih 

Terdapat 

hiasan 

yang 

menarik 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 









Subtema 1: Anggota Keluargaku 























Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



melalul lagu 

4.2 Menirukan elemen musik 


melalui lagu 


PJOK 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


24 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Uralan Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan 
lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan tinggi rendah suara 
dengan penuh percaya diri. 

2. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dengan tepat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dengan percaya diri. 

4. Dengan menyusun tulisan, siswa dapat menceritakan pengalaman 
berolahraga bersama keluarga. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Teks lagu Garuda Pancasila. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan sapaan 'Hei.... halo, 
halo....hef. (Ketika guru menyapa halo, siswa menjawab hei. Jika guru 
menyapa hei, siswa menjawab halo. Variasikan sapaan, misal, hei.., hei,... 
haloatau, halo... halo...hei, dan sebagainya). 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap disiplin, percaya diri, dan 
kerja sama. 

• Guru mengingatkan pembelajaran sebelumnya tentang gerakan olahraga, 
sikap berdoa, dan lambang sila pertama Pancasila. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 




Kegiatan lnti 


0 

Ayo Membaca /£i 


• Siswa menyimak informasi Guru bahwa 

orangtua kita memiliki pekerjaan yang beragam. 
Sebagai contoh adalah lbu dan Ayah Beni. 


~ lbu Beni bekerja sebagai pelatih paduan 
suara. 


~ Ayah Beni bekerja sebagai pelatih senam. 

• Siswa mendengarkan cerita guru bahwa, pada 
suata saat, Ibu Beni melatih paduan suara 
kelas V untuk persiapan petugas upacara pada 
hari Senin. Kelas V berlatih menyanyikan Lagu 
Garuda Pancasila. 



• Siswa diajak untuk berlatih lagu Garuda 

Pancasila. Guru mencontohkan dengan tinggi 
rendah suara yang tepat. Siswa mengikuti. 


0 

Ayo Membaca /£v 




• Siswa menyimak informasi bahwa sekolah 
mengundang Ayah Beni untuk melatih senam 
irama. 


m 



Bacatoh' dcngan nyaring. 
ibu 15cn i pclati h paduan bua/o. 

Hori itu ibu LHm mclalih Nclas limu, 

5is>WG kclas Imia akan mcnjadi pclwjos u pocara. 
Menjka brrtol i2i nKn^myjkun 
lagu wajibCaruda Partcosila, 




Ayo bcrlatih menyoyikon logu Gorudo Poncasila. 
BcrloliWcki dcngon «cmongot dan pcrcoyo diri. 


Garuda Pancasita 

Clptoon Swdharnoto 

Gorudo Pancosilo 
Akuloit peitdukungmu 
Potriot pmklomosi 
Scdta berkorban untukmu 
Poneasila dosar negoro 
Rnkynt adil mnkmir sentnsn 
Pribodl bongsoku 
Ayo moju moju 
Ayo mo.u moju 
Ayn moju mnju 



• Siswa membaca nyaring teks Ayah Beni Pelatih 
Senam. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab dari 
teks tersebut. 




Ayo Mencoba 4.5' 


• Siswa diajak ke luar kelas untuk melakukan 
gerakan pemanasan dan gerakan senam. 


• Setelah melakukan senam, ajaklah siswa 

untuk rehat sejenak, sekaligus bertanya jawab 
tentang sikap-sikap yang perlu dikembangkan 
dalam berolahraga. Arahkan jawaban siswa 


Socaloh dengon nyaring. 

Ayob Etni pdolib sCrwm, 

Sckolah mcngundang oyoh dcni. 
Aynh EJcm memuupin yrnnjm iruniu. 
Scmuo siswa mcngtkutL 



26 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 













untuk mensyukuri nikmat sehat, disiplin dan 
kerja sama dalam olahraga. 

• lngatkan kembali materi pelajaran olahraga pada 
pertemuan sebelumnya, yaitu bergerak satu arah. 

• Siswa diminta mengingat dan menjelaskan 
kembali prosedur melakukan gerakan tersebut, 
yaitu sebagai berikut 

~ Posisi badan tegak. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan 
tangan dan kaki sesuai. 

~ Arah berjalan lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 

• Siswa diminta kembali melakukan gerakan 
satu arah. 

• Siswa secara bergantian berjalan dari titik a ke 
titik b dan kembali ke titik a. 


Ayo lakukon senom irama. 

Lakukan denoan semanqot. 

Kamu tctoh mHakukan senam iromo 
Sekarano Inkukan grrokon heijolon salu arah 

Pdsisi bodon teaak 
Pandangoo mata ke depan. 

A>unknn kaki dan langan drngan benar. 
Berjoion lurus dari titik a ke litik b. 

Oari litik b kemboli ke titik a 
Lakukan dcngan pcrcoya diri. 



• Siswa kembali ke kelas dan menyimak 
penjelasan guru bahwa anggota keluarga bisa 
memiliki kegiatan olahraga yang bermacam- 
macam, misalnya jalan kaki, lari, dan senam. 
Ada juga yang senang sepak bola, bola basket 
dan bersepeda. 

• Siswa saling bertanya jawab tentang kegiatan 
olahraga bersama keluarga. 

• Siswa menuliskan pengalaman melakukan 
kegiatan olahraga bersama keluarga. 

• Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. 
Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh 
siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran 
berlangsung? 



Kcoialon olohrago anaaota kcluoroo 
bcrmoc om- moc am 

Ado yong scnang Jolon koki. lari, don scnom 
Ado |ugo yong senong scpok bola, bola haskel, 
dan bersepeda. 

Apakab kegiatan olabroga keluargamu di rumah? 
ruliskonloh kcgioton olohrogo brrsnmo krluorgo 


Olahraga bcrsarno Keluorga 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 







• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap disiplin, percaya diri, dan kerja sama. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 


Penilaian Pembelajaran 

1. Penllalan Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penllalan Pengetahuan 
Menjelaskan prosedur berjalan satu arah. 

(Untuk memudahkan pemahaman siswa, guru dapat membacakan soal 
dengan menggunakan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami). 

Soal: 

Lingkarilah 4 ciri-dri gerakan berjalan satu arah yang tepat. 

a. Pandangan mata ke bawah. 

b. Posisi badan tegak. 

c. Berjalan berputar. 

d. Pandangan mata ke depan. 

e. Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan tangan dan kaki sesuai. 

f. Arah berjalan lurus (tidak menyamping) menuju satu arah. 

Kunci jawaban: b, d, e dan f. 

Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 1 
~ Skor maksimal = 1x4 = 4 

~ Nilai akhir - Jumlq h skor y ar| g diperoleh x 1QQ _ 

Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Bercerita 

Memenuhi 4 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 dari 

tentang keluarga 
dengan kosakata 
kekeluargaan. 

kriteria (isi sesuai 
menceritakan 
kegiatan olahraga 
bersama keluarga, 
runut, mmimal 3 
kalimat, lancardalam 
menceritakan secara 
lisan) 

dari 4 kriteria 

dari 4 kntena 

4 kriteria 


28 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





Lembar Penilaian Keterampilan: 

Bercerita tentang keluarga dengan kosakata kekeluargaan. 


No 

Nama 

lsi sesuai 

Runut Mlnimal 

Lancardalam Skor Predikat 


Siswa 

(menceritakan 

3 

menceritakan 



kegiatan olahraga 
bersama keluarga) 

kalimat 

secara lisan 


1 . 


2. 


3. 

Dst 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 




Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



30 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati di sekitar kelas, siswa dapat menyebutkan benda- 
benda yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. 

2. Dengan mengamati contoh bagan silsilah keluarga, siswa dapat membuat 
bagan silisilah keluarga dari bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran 
dengan tepat dan teliti. 

3. Dengan menggunakan bagan silsilah keluarga yang dibuat, siswa dapat 
menceritakan anggota keluarga dengan percaya diri. 

4. Melalui tanya jawab dan kerja sama dengan teman, siswa dapat 
menuliskan nama anggota keluarga salah satu teman dengan tepat. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil warna atau krayon. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan menyanyikan lagu 
'Kalau Kau Suka Hati'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, teliti, percaya diri, 
dan kerja sama. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru atas materi sebelumnya tentang 
protesi orang tua, kegiatan olahraga, menyanyikan lagu "Garuda 
Pancasila" dan pembiasaan berdoa sebagai cerminan sila pertama dalam 
Pancasila. Guru juga menguatkan kembali materi bentuk-bentuk bangun 
dataryang telah dipelajari. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 



Kegiatan lnti 



• Siswa diminta mengamati kembali benda- 
benda sekitar kelas yang berbentuk segi empat, 
segitiga,dan lingkaran. 

• Siswa mengamati dan menyimak cerita guru, 
bahwa dalam keluarga dikenal juga istilah 
silsilah keluarga yang menunjukkan asal usul 
keluarga. 

• Guru juga menjelaskan, bahwa bentuk bangun 
datar dapat digunakan untuk membuat bagan 
silsilah keluarga. Sebagaimana ditunjukkan 
oleh bagan silsilah keluarga Udin. 

• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan terkait dengan bagan keluarga 
Udin. 



Ayo Berkreasi 


• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 
mereka akan membuat bagan silsilah keluarga. 

• Guru memberikan bimbingan jika siswa 
mengalami kesulitan. 


CSIiB 



• Setelah selesai membuat bagan, mintalah 
siswa saling menceritakan dengan salah satu 
teman. 



• Mintalah siswa untuk menghias bagan silsilah 
keluarga dengan pensil warna atau krayon. 
Tekankan pentingnya kerapian dan kebersihan. 



Sibilah kcliKwga mcnunjukhan asal usul tcluanga. 
Inilai» silsilah Keluarga Udin. 


DCngarlwjn c^ritn gmJitiu Wnlgng KeUwn|0 Wirt 



32 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














AVi1 ;f J 


T 


• Siswa difasilitasi untuk mampu menjawab pertanyaan nama ayah, ibu, 
kakak, atau adik. 

• Siswa saling bertanya jawab dengan salah satu teman dan melengkapi 
tabel "Nama anggota keluarga temanku". 

• Mintalah siswa saling bertukar jawaban dan mengoreksinya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap teliti, rapi, percaya diri, dan kerja sama. 

• Guru menyampaikan apresiasi karena siswa telah bersikap baik dan 
menunjukkan semangat selama pembelajaran. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Mengisi kolom Nama anggota keluarga temanku. 


Nama temanku 


Nama ayahnya 


Nama ibunya 


Nama kakaknya*) 


Nama adiknya*) 



*) Diisi jika siswa memiliki kakak atau adik 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


33 















Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 3 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 

~ Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100 = .... 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Membuat bagan 
sMsllah keluarga 
inti 

Memenuhi 4 kriteria: 
Pada bagan terdapat 
segi empat, segitiga 
dan lingkaran, 
penulisan dan 
peletakan nama 
keluarga Inti' tepat, 
rapk dihias atau 
diwarnai dengan 
menarik 

Memenuhi 

3 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dari' 4 
kriteria 

Memenuhi 1 
dari' 4 kriteria 


Lembar Penilaian Keterampilan : 
Membuat bagan silsilah keluarga inti 


No 

Nama 

Siswa 

Pada bagan 
terdapat bentuk 
segi' empat, 
segitiga dan 
lingkaran 

Penulisan 

dan 

peletakan 

nama 

keluarga inti' 
tepat 

Rapi 

Dihias 

atau 

diwamai' 

dengan 

menarik 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








34 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 


35 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca nyaring dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
menceritakan pengalaman bermain bersama keluarga dengan percaya 
dirl. 

2. Dengan mengamati ilustrasi gambar, siswa dapat mengidentifikasi 
jenis permainan yang memiliki unsur segi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan teliti. 

3. Dengan mengamati ilustrasi' gambar, siswa dapat mengelompokkan 
jenis permainan yang memiliki unsur segi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan teliti. 

4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan simbol sila 
pertama Pancasila dengan benar. 

5. Dengan penjelasan guru, siswa dapat merenungkan karunia Tuhan yang 
Maha Esa dengan penuh rasa syukur. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Simbol-simbol sila Pancasila. 

• Alat pemnainan yang memiliki unsur berbentuk segi empat, segitiga dan 
lingkaran. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabarsiswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang di Sana 
Senang. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, berdoa, dan kerja 
sama. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru atas materi sebelumnya, yaitu 
silsilah keluarga. 


36 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Kegiatan lnti 


Ayo Membaca 


• Siswa bersama guru, membaca nyaring teks 
Bermain bersama 

• Siswa diarahkan untuk saling mengajukan 
tanya jawab tentang teks yang dibaca. Guru 
dapat membantu dengan membenkan contoh 
pertanyaan : 

~ Kapan mereka bermain? 

~ Apa saja yang mereka mainkan? 

• Perwakilan siswa diminta menceritakan 
kembali isi bacaan. 




• Siswa diminta menyiapkan cerita ketika 
bermain dengan saudara. 

• Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa dalam 
alat permainan, kita dapat menemukan bentuk 
segi empat, segitiga, atau lingkaran. 

• Mmtalah siswa mengamati' alat permainan 
pada gambar ilustrasi dalam teks Bermain 
bersama. Guru bisa membawa mainan yang 
berbentuk segi empat, segitiga, atau lingkaran. 

• Dengan mengamati gambar ilustrasi pada teks 
Bermain bersama atau dengan menggunakan 
alat permainan yang telah disiapkan, siswa 
secara berkelompok diminta mengelompokkan 
alat permainan yang memiliki bentuk segi 
empat, segitiga, dan lingkaran. 

• Mintalah kelompok untuk menjiplak salah satu 
bentuk segi empat, segitiga, atau lingkaran 
dari mainan yang tersedia. 


&occila*i nyorlng. 


Bermcnn Bersama 

Hori mmggw cocoh, 

i.Jriin don K i* Mutlora 
benridin dE h. 


LJcin bermain mobil-mcibilbn, yoyn, 
don korlu huruf, 


Mul itird bti-rrndiri ukir Cdurmn. 
K(* Miitsono iwgu momtKmra golong 
duh pluslik, Lmku yuniLicr, pen&l 
'iworno, OK» (K-nqqoris scgiligo. 


hrSrrrl£o sniing lultar nwinorr, 

MercKo senang bemwalo bersaoM. _ 

m, 

&orr bocoon lacbctut, ^ 

rj.iiLion twrcanyaun kepoad lemannnu. 




Kapan kamu bcrmoin bcrsama kakak atau odik? 
Ucrmain apa sojo? 

Sikap apa yang harus kamu tunjukkan 
saat bcrmoin? 

Ceritrton di depan kelas. 

Lakukan dengan percaya diri dan santun. 



Simak penjelasan gurumu. 

Amati gambar mainan Udin don Kak Mutiara. 
TemiAan bentuk segi empot. segitigo, dan kngkaran. 
DiskiiMkon drngan trmanmu, 

Isilah titik-titik di bowah ini. 


Gambar mainan 

Bentuk bongun dotor 

o 




Subtema 1: Anggota Keluargaku 












• Siswa mengisi kolom yang tersedia. Guru 
menekankan pentingnya sikap ketelitian. 

• Perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya. 



• Siswa menyimak cerita guru. Ketika Udin 
dan Kak Mutiara sedang asyik bermain, ibu 
datang dan memberi mainan. Permainannya 
berupa kumpulan kalimat dan gambar. Cara 
bermainnya dengan memasangkan kalimat 
dan gambaryang sesuai. Mereka senang sekali. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya menjaga dan merawat mainan. 
Sikap tersebut sebagai tanda bersyukur yang 
sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. 
lngatkan dan mintalah siswa untuk menghafal 
bunyi sila pertama dan lambangnya, 
sebagaimana pembelajaran 1 dan 3. 

• Mintalah siswa untuk memasangkan teks sila 
pertama Pancasila dengan simbolnya. 


Ayo Berdiskusi 


• Siswa diminta mendiskusikan simbol sila 
pertama Pancasila. 


• Perwakilan siswa menceritakan hasil diskusi. 


Ayo Mencoba 



• Siswa diajak merenung betapa banyak karunia 
Tuhan yang mereka terima, di antaranya 
memiliki mainan dan bermain bersama 
keluarga. Karunia lain berupa keluarga yang 
bahagia, guru yang menyayangi, sekolah yang 
nyaman, teman yang baik, badan sehat, dan 
sebagainya. 


• Siswa diminta mengisi lembar centang {/) Ayo 
Mencoba. 


a 

A 



Ceriiokon honl diskusimu cU depan kelos. 

Aku senonq bermain bersamo 
Bermoin bersamo menambah 
kosih sayang keluarga. 

Keliku LkJin dan Kak Mutiara bermoirt, ibu datartg. 
Ibu memberikan mainan. 

Momonnyo memasangkon kahmat don gambar. 
Mereka senang sekoll 


Menjaga ntoinan dengan bak lando bersyukur 
Bersyukur sesuai silo pertama Poncosilo 


Bogoimona bunyi sila pertamo Poncosilo? 
Ayo hapalkan kemboll. 


Ayr* temi*on simboi silo pertamo dalam Ponroslki 
Pasangkan simbol dengan teks vla pertomo Pantosila 
rarikldi gans dari simbol dengan teks uto pertamo. 





q I. Ketuhanon Yong 
Maha Esa 


Apctcah simboi silo pertamo Poncasila? 
Diskustkdn dengan ternanmn 
CeritcAon hasil diskusimu. 




Benkan tanda centang (S) poda kotok. 

t Aku dan krhiorgoku selnlu brrdno 
kepada luhon 

2. Aku don kekiorgoku selalu bersyukur 
kepodo Tuhon. 

3. Karunio Tuhon kcpodo kcluargaku 
sangat banyak. 


Ayo Berlatih 


1. Ketuhanon Yang Moha Esa mcrupakon sila... 
Poncasila. 

2. Sirnbnl vki Keluhancm Yang Mohn Fya 
berbentuk 



Orong tua selolu mengingatkan mswo. 
pentingnyn bersyakur don knsih sciyang 
antarkeluarga dao teman. 




38 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 















Siswa mengisi pertanyaan tentang nomor dan bentuk simbol sila pertama 
Pancasila 


Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan guru atas materi yang disampaikan, 
termasuk menjawab soal pada bagian Ayo Berlatih. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran, termasuk 
menekankan sikap syukur, berdoa, dan kerja sama. 

• Guru menyampaikan apresiasi karena siswa telah bersikap baik dan 
menunjukkan semangat selama pembelajaran. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menyebutkan simbol sila pertama Pancasila. 

Jumlah soal 3 : 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila ke ... Pancasila. 

b. Simbol sila Ketuhanan Yang Maha Esa berbentuk .... 

c. Pasangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbolnya. 

(Ikon Ayo Lakukan pada buku siswa). 

~ Jawaban benaryang diharapkan = 3 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 


~ Nilai akhir = 


Jumlah skoryang diperoleh 


x 100 = .... 


Skor maksimal 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 





3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Bafk sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampmgan 

1 

Bercerita 

Memenuhi 4 kriteria 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 dari 

pengalaman 

(Isi cerita sesuai. 

dari 4 kritena 

dari 4 kriteria 

4 kriteria 

bermain bersama 

runut, ekspresi sesuai. 




keluarga 

percaya diri) 




Mengelompokkan 

Memenuhi 4 kriteria 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 dari 

benda-benda 

(menemukan 

dari 4 knteria 

dari 4 kriteria 

4 kriteria 

konkrit berdasarkan 

minimal 3 bangun 




bentuk bangun 

datar, terlihat kerja 




datar. 

sama kelompok. 




(Lihat pada bagian 

diselesaikan tepat 




'Ayo AmatL) 

waktu, dan rapi dalam 





penulisan jawaban) 





Lembar Penilaian Keterampilan: 

Bercerita pengalaman bermain bersama keluarga 


No 

Nama 

Siswa 

lsi cerita 
sesuai 

Runut 

Ekspresi 

sesuai 

Percaya 

diri 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








Mengelompokkan benda-benda konkrit berdasarkan bentuk bangun datar. 
(Lihat pada bagian 'Ayo Amati') 


No 

Nama 

Siswa 

Menemukan 
minimal 3 
bangun datar 

Terlihat 
kerja sama 
kelompok 

Diselesaikan 
tepat waktu 

Rapi 

Skor 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








Kegiatan alternatif (Pengayaan) 

• Bagi siswa yang memiliki kemampuan, didorong untuk menghafalkan 5 
sila dalam Pancasila, sekaligus menghatal lambangnya. 


40 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




































• Menceritakan bentuk-bentuk kegiatan bersyukur yang lain, selain 
bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa keluarga yang 
bahagia. 

• Menyanyikan lagu-lagu populeryang bertema keluarga selain lagu Satu 
Satu Aku Sayang lbu. 

• Memfasilitasi siswa untuk menemukan lebih banyak contoh benda-benda 
konkrit yang berbentuk segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Mengajak siswa mengunjungi salah satu rumah teman untuk mengamati 
anggota keluarga. 

• Mengundang salah satu orang tua siswa untuk bercerita tentang anggota 
keluarganya. 

Remedial: 

• Siswa yang belum mampu mengenalkan anggota keluarganya, dibimbing 
secara individu untuk mampu memperkenalkannya. 

• Bagi siswa yang belum mampu menyebutkan contoh-contoh bangun 
datar, guru memberikan arahan dan mengajak siswa melakukan 
pengamatan kembali atas benda-benda konkret yang berbentuk bangun 
datar di sekitar kelas, atau menambah contoh-contoh gambar. 

• Bagi siswa yang belum mampu melakukan gerakan berjalan satu arah, 
pada saat kegiatan pembelajaran PJOK selanjutnya, guru memberikan 
pendampingan secara individu dan meminta siswa melakukan 
pengulangan. 

Refleksl guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 



-\ 




• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 

t -N 


V_/ 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 













Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 


t 


V 

J 


Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 


/ 


V 

_J 


42 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 













Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan 
agama yang dianut dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari- hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 



4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


-f43 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 



























Subtema 2 


Kegiatan Keluargaku 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Membaca nyaring teks Makan pagi 
bersama keluarga. 

Menuliskan kegiatan makan pagi bersama 
dengan melengkapi bagian kalimat yang 
kosong. 

Membaca nyaring teks Peraturan makan. 
Menggali informasi dan membuat poster 
peraturan makan. 

Mempresentasikan poster peraturan 
makan. 

Mensimulasikan ungkapan terima kasih 
dan tolong. 

Memeragakan cara berpamitan pergi 
ke sekolah dan pulang sekolah, serta 
mencium tangan orang tua. 

Membaca dengan nyaring teks Rekreasi 
bersama keluarga. 

Memeragakan gerak anggota tubuh 
menirukan gerak ayam dalam suatu tarian 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks 

• Menuliskan kegiatan makan pagi bersama 

• Menuliskan peraturan makan 

Keterampilan: 

• Membuat posteraturan makan. 

• Mempresentasikan posteraturan makan. 

• Mensimulasikan ungkapan tolong dan 
terima kasih. 

• Memeragakan cara berpamitan dan pulang 
sekolah dengan mencium tangan. 

• Memeragakan gerak anggota anggota 
tubuh menirukan gerakan ayam dalam 
suatu tarian. 




Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
olahraga keluarga Udin. 

Menceritakan kegiatan olahraga yang 
dilakukan keluarga masing-masing. 
Mempraktikkan gerakan berlari satu arah. 
Mencoba permainan "Ayam dan Elang". 
Menceritakan dan memberikan pendapat 
tentang permainan. 

Berlatih melengkapi percakapan dengan 
menggunakan ungkapan tolong dan terima 
kasih. 


Membaca nyaring teks Memasak bersama 
keluarga. 

Simulasi percakapan menggunakan kata 
tolong dan terima kasih. 

Berlatih soal-soal pola bilangan. 

Bermain pola bilangan. 

Simulasi meminta izin ketika hendak 
bermain ke luar rumah. 

Menceritakan pengalaman meminta izin 
ketika hendak bermain ke luar rumah. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
olahraga keluarga Udin. 

• Menjelaskan penggunaan ungkapan tolong 
dan terima kasih. 

• Berlatih melengkapi percakapan dengan 
ungkapan tolong dan terima kasih. 

Keterampilan: 

• Menceritakan kegiatan olahraga yang 
dilakukan keluarga. 

• Mempraktikkan gerakan berlari satu arah 

• Mencoba permainan Ayam dan Elang. 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks kegiatan memasak bersama 
keluarga 

• Berlatih soal-soal pola bilangan 

Keterampilan: 

• Simulasi percakapan menggunakan kata 
tolong dan terima kasih. 

• Bermain pola bilangan 

• Simulasi dan menceritakan pengalaman 
meminta izin ketika hendak bermain ke luar 
rumah 


44 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku 


KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun keluarga Siti. 

Menceritakan pengalaman berkebun 
bersama keluarga. 

Menyimak cerita guru tentang Siti dan 
Dayu yang sedang bermain menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

Menyimak penjelasan dan contoh gerakan 
kupu-kupu. 

Melakukan gerakan menari menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

Menceritakan pengalaman menari 
menirukan gerakan kupu-kupu. 

Menyimak penjelasan tentang prosedur 
gerakan berlari satu arah. 

Mempraktikkan gerakan berlari satu arah. 
Mempraktikkan penggunaan ungkapan 
tolong dan terima kasih. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun. 

• Menyimak penjelasan guru tentang gerakan 
menirukan gerak kupu-kupu. 

• Menyimak penjelasan guru tentang 
prosedur berlari satu arah. 

Keterampilan: 

• Melakukan gerakan menari menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

• Menceritakan pengalaman melakukan 
gerakan menari menirukan gerakan kupu- 
kupu. 

• Mempraktikkan gerakan berlari satu arah 

• Mempraktikkan penggunaan ungkapan 
tolong dan terima kasih 




Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
Lani belajar didampingi orang tua. 
Menceritakan kegiatan belajaryang 
didampingi orang tua di rumah. 

Melengkapi percakapan yang masih kosong 
dengan ungkapan tolong atau terima 
kasih. 

Menyusun pola bilangan bersama anggota 
kelompok. 


Mengamati dan menceritakan gambar 
Udin dan keluarga sedang merapikan 
rumah. 

Mengisi percakapan menggunakan 
ungkapan tolong dan terima kasih 
berdasarkan gambar. 

Menceritakan kebiasaan minta izin 
sebelum bermain ke luar rumah yang biasa 
siswa lakukan. 

Berlatih menemukan pola bilangan. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita tentang kegiatan Lani 
belajar didampingi orang tua. 

• Melengkapi percakapan yang masih kosong 
dengan ungkapan tolong atau terima kasih. 

Keterampilan: 

• Menceritakan kegiatan belajaryang 
didampingi orang tua di rumah. 

• Menyusun pola bilangan bersama anggota 
kelompok 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Mengisi percakapan menggunakan 
ungkapan tolong dan terima kasih 
berdasarkan gambar. 

Keterampilan: 

• Mengamati dan menceritakan gambar. 

• Menceritakan kebiasaan rmnta izin sebelum 
bermain ke luar rumah yang biasa siswa 
lakukan. 

• Berlatih menemukan pola bilangan. 


/45 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 Mengi'denti'fikasi' aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari - hari' di' rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai' 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-han' di 
rumah. 



Bahasa Indonesra 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci' ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lam dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lam 
secara lisan dan tulis. 


SBdP 


Kompetensi Dasar: 

3.3. Mengenal gerak anggota tubuh 
melalui' tari. 

4.3. Memeragakan gerak anggota 
tubuh melalui tari. 


46 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu 
menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. 

2. Dengan menyusun percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan santun. 

3. Dengan pembuatan poster, siswa mampu menuliskan hal-hal yang 
berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan 
tepat. 

4. Dengan menyimak contoh yang diperagakan guru, siswa dapat 
mensimulasikan kegiatan mencium tangan orang tua pada saat 
berangkat dan pulang sekolah dengan santun. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak 
anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat. 

6. Melalui praktik langsung, siswa mampu memeragakan gerak anggota 
tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan percaya diri. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Karton. 

• Gunting. 

• Lem. 

• Koran/majalah bekas (jika ada). 

• Pensil warna (krayon). 

• Kertas undian sebanyak jumlah siswa. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan 'tepuk selamat pagi, 
selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan selamat pagi, siswa tepuk tangan 1 X. 

~ Selamat siang = tepuk 2 X. 

~ Selamat sore = tepuk 3 X. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




~ Selamat malam = tidak bertepuk tangan. 

• Variasikan pengucapan selamat pagi, siang 
sore dan malam. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan 
kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan aktivitas pembelajaran. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap 
syukur, peduli santun dan percaya diri. 

Kegiatan lnti 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
kegiatan dalam keluarga. Masing-masing 
anggota keluarga memiliki kegiatan yang 
berbeda. 

• Siswa diarahkan untuk saling bertanya jawab 
tentang kegiatan yang dilakukan keluarga 
masing-masing. 

• Bersama-sama membaca teks Makan Pagi 
Bersama Keluarga. Siswa diingatkan kembali 
pentingnya rasa syukur atas kebersamaan 
dalam keluarga. 



• Siswa menuliskan kegiatan Makan Pagi 
Bersama Keluarga dengan melengkapi bagian 
kalimat yang kosong. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya memahami peraturan pada saat 
makan. 



• Bersama siswa, bacalah teks Aturan Makan. 

• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan berdasarkan teks tersebut. 


# 

*• i. 

Baralah drr>Qan nyoring 



Makon Pagi Bersomo Keluarga 

Kmj Siti mrnyiapkon makan pagi. 

Siti mrmbontu ibu mrnyi<qjknn mnknn pagt 
Sfti makan pagi bersamo keluarga. 

Makan pogi brrsama keluargo 
sangat mcnycnongkon. 

Siti clon kriunrrjn brrsyukur kepada Tuhan. 



Tuliskon krgiatan makan pogi 
brrsoma kHuargamu. 

Pogi ini aku mokon_ 

Aku minum_ 

Aku makan pogi brrsomo_ 

Prrasoonku_ 



Komu posti tobu, oda oturan 
pada saat makan 



48 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 










Ayo Berkreasi 



• Bagilah siswa dalam beberapa kelompok. 

• Mintalah siswa dalam setiap kelompok untuk 
menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan 
yang dapat dilakukan untuk membantu orang 
tua di rumah, misalnya peraturan pada saat 
makan. 

• Mintalah siswa menuliskan peraturan tersebut 
dalam kolom yang tersedia dan dihias dengan 
krayon/pensil warna, gambar dari koran/ 
majalah bekas (jika ada). 


Bocoloh dengan nyonng 


Aturan Makan 
di Rumah Siti 

Duduk dengan lertib. 

Memboco doa setoelum mnkor. 
Makon secukupnyo. 

Menguropkon syukur setrlah mokon 
Membontu ibu meraptkan mejo. 



Diskusikon dengan temonmu. 

[iuotlch aturan makan yong horus ditoati 
bikon pado kotom yong tersedio 
HiasMt seindah mungkin. 



• Perwakilan siswa mempresentasikan peraturan 
yang telah dihias. 



• Siswa mengamati percakapan antara lbu dan 
Siti tentang merapikan meja makan. 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 

membantu orang tua adalah contoh perbuatan 
baik. 


Aturan soot mokan 


i._ 

Bocalah kembali aturon makon 
yang disusun kelompokmu 
Adakah oturan membontu ibu 
merapAan meja rnokan? 


Bor nloh dengon nyaring perrokapon di bawah ini. 



• Dengan berpasangan, siswa membuat contoh 
percakapan kegiatan membantu orang tua 
dengan menggunakan kata tolong dan terima 
kasih. 


• Perwakilan siswa memeragakan percakapan 
tersebut di depan kelas. 



• Siswa diminta melengkapi percakapan antara 
Siti dan ibu, serta Siti dan ayah. 



Perogakar: percokapon di depan kelas 


bersomo lemanmu 



bilah til»k-tiltk dengon kalo tolong 
otou tenima kosrh- 
Pilki kota yong trpot. 

Siti, ... bantu ibu 
menyapu halaman. 

Baik bu. 

... Siti. 

Ibu senang 
Siti bisa membantu. 

Sama-sama bu. 







Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 














Ayo Membaca 



• Guru menceritakan bahwa setelah Siti 
membantu lbu dan Ayah, Siti bersiap untuk 
pergi ke sekolah. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
aturan sebelum berangkat ke sekolah. Arahkan 
jawaban siswa, misalnya berpamitan dan 
mencium tangan orang tua. 


Ayo Bermain Peran 


• Lakukan cara berpamitan pergi ke sekolah dan 
pulang sekolah, serta mencium tangan orang 
tua. 



Bocalah dcngan nyonng 



Berangkat Sekolah 

Setelah membantu ibu dan ayah, 

Siti bnangkat ke sekotoh. 

Siti bccpamttan kcpada tbu don ayah. 

Siti mencium tangan ibu don ayah. 

Siti pulong dari sekolah- 

Tibo di rumah, Siti mcngucapkan salam 

Rmj mcnjawab salam Siti. 

Siti mencium tangan ibu. 

*■*•‘ .. • ■ 


• Bagl siswa dalam 2 kelompok besar. Kelompok 
1, mensimulasikan berpamitan berangkat 
ke sekolah dan mendum tangan orang tua. 
Kelompok 2, mensimulasikan tata cara pulang 
dari sekolah ke rumah dan mendum tangan 
orang tua. 


• Guru berperan sebagai orang tua. Siswa 
berperan sebagai anak. Tanyakan kepada 
siswa, bagaimana perasaan mereka ketika 
melakukan kegiatan ini. 


Ayo Membaca i^\\ 


• Siswa menyimak informasi yang disampaikan 
guru bahwa kegiatan anggota keluarga 
bermacam-macam. Misalnya, belajar, 
membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang 
memasak, bermain, dan rekreasi. 

• Siswa bersama guru membaca dengan nyaring 
teks Rekreasi Bersama Keluarga. 

• Fasilitasi siswa untuk bertanya jawab tentang 
teks yang dibaca. Jenis rekreasi apa yang 
pernah mereka lakukan? Mintalah siswa untuk 
menggambarkan suasana pedesaan. Arahkan 
siswa untuk memahami bahwa di pedesaan 


Ay&pwa^aian. 

Taia ctim bCi Liritjt.£H dflfi kc ^kCtUHi. 

lalo cara putorna dari sckokih fcc rumah, 
Amolicorttah guifumu. 

tirtcJCJCilti k.*lutirtptl brrrrity;tnn-rtltM.cirrt_ 

Misalnyti bclajar, mcihbaca, dan olohraaa 
Ada juoa yan g stnang memasok:, bermam, 
tkin rdtrctkki 



Rekreasi Bersama Keluarga 

Siti r oyoh dan ibu berckrcaBi. 

MtTL'kri pttrtji kri iLirrttill bibi tii dL“,ti 

Siti mcliho» pcmaadanaon yona indah. 
5 uw< 3 h dda krbuu yong luas. 

Air sungai bcrsih don jemih-. 

&i sckilor' rumdh pcncfuduk: 
itrlihal hcwan pcliliaraanL 


50 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






mudah dijumpai' hewan peliharaan, misalnya 
sapi, kerbau, kambing, dan ayam. 

• Siswa diarahkan untuk mengeksplorasi tentang 
ayam, misalnya bentuk fisik, suara, dan 
gerakannya. 


Ayo Mencoba 


• Ajaklah siswa membuat kelompok kembali. 
Prosedurnya: 

~ Sebelumnya siapkan potongan kertas undian 

~ Tulislah di setiap kertas tersebut nama 
hewan-hewan (jumlah setiap hewan yang 
akan ditulis tergantung jumlah anggota 
kelompok yang akan dibentuk. Misalnya, 
jumlah siswa 25 dengan anggota kelompok 
5 anak, maka kertas yang disiapkan: ayam = 
5 lembar, bebek=5 lembar, sapi = 5 lembar, 
kambing = 5 lembar, kucing = 5 lembar). 

~ Bagi kertas undian secara acak. 

~ Sampaikan bahwa para siswa harus 
menemukan anggota kelompok dengan cara 
bergerakdan bersuara menirukan hewan 
yang tertulis di kertas undian. 

~ Pastikan kelompok telah terbentuk. 

• Setelah kelompok terbentuk, berilah waktu 10 
menit. Siswa mendiskusikan gerak menirukan 
ayam dalam bentuk tarian. 

• Setiap kelompok menampilkan tarian masing- 
masing. 




AtJo %api, kerbau, karnbmg dan ayam. 
Siti mrtihat grroknn ayom 
Grrakanrrya lucu sekali. 


•=■4 

Amati grrakan aynm 
A>o di>ku>ikan drngan tmnarmnu. 
Uuatloh ocrakan memmkon ayam 
dolam bentuk tarkan. 


Lakukan di depon kelas bersamo ketompokmu 
Lakukan denoan oemtkro dan percoya dm. 



Amoti contoh gurumu. 

Ayam kepakkan sayap 

Ayom berkokok sambtl mendongakkan kepota 
Ayam bertari sombil kepakkan sayap. 



Orang tua mencerrtakan kepada Mtwa beragam kegiaton 
yang bisa dilakukan di ruirtah bersama angooro keluaraa. 


• Siswa menyimak penguatan yang disampaikan 
guru dengan mencontohkan gerakan ayam, 
yaitu mengepakkan sayap, mendongakkan 
kepala sambil berkokok, berlari sambil 
mengepakkan sayap. 


• Lakukan gerakan tersebut bersama-sama. 


Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 
~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 






~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan olahraga yang akan 
dilakukan pada esok hari. Siswa diminta langsung memakai pakaian 
olahraga dari rumah. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan penggunaan kata tolong dan terima kasih dalam 
percakapan Ibu dan Siti, Ayah dan Siti (lkon Ayo berlatih). 

Banyak jawaban benaryang diharapkan = 4 jawaban 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

- Nilai akhir = Jumloh skoryong diperoleh x )00 _ 

Skor maksimal 

Kunci jawaban: 

Percakapan ibu-Siti: tolong, terima kasih. 

Percakapan ayah-Siti: tolong, terima kasih 

3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Bafk sekali' 

4 

Bafk 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Memeragakan gerak 
anggota tubuh 
menirukan gerak 
ayam dalam suatu 
tarian 

Memenuhi 4 knteria 
(Kekompakan, 
ketepatan gerakan, 
keluwesan, variasi 
gerakan) 

Memenuhi 

3 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dari 4 
kriteria 

Memenuhi' 1 
dari 4 kriteria 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Memeragakan gerakanggota tubuh menirukan gerakayam dalam suatu tarian 


No 

Nama 

Siswa 

Kekompakan 

Ketepatan 

gerakan 

Keluwesan 

Variasl 

Skor 

Predikat 

1 . 


S 




4 

Sangat 

baik 

2. 


S 

s 


- 

3 

Baik 

3. 

Dst 








52 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





















Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



PJOK 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lam 
secara lisan dan tulis. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


53 










Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengarkan cerita guru, siswa dapat menjelaskan kegiatan 
yang biasa dilakukan keluarga dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan 
ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. 

3. Dengan melakukan simulasi percakapan, siswa dapat menggunakan 
ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan santun. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur 
gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

5. Melalui permainan ayam dan elang, siswa mampu mempraktikkan 
prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Bola tenis atau dapat diganti dengan bola lain yang mudah didapat. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabarsiswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan tepuk'putih, hijau, 
kuning, merah'. Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan putih, siswa tepuk tangan 1 X. 

~ Kuning = tepuk 2 X. 

~ Hijau = tepuk 3 X. 

~ Merah = tidak bertepuk tangan. 

~ Variasikan pengucapan putih, kuning, hijau dan merah. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri. 


54 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Kegiatan Inti 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

kegiatan dalam keluarga. Salah satunya adalah 
olahraga. 


Ayo Membaca 


• Siswa membaca nyaring teks kegiatan 
olahraga keluarga Beni. 

• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan atas cerita tersebut. 




• Siswa diarahkan untuk saling bertanya jawab 
tentang kegiatan olahraga yang dilakukan 
keluarga masing-masing. 



twroWira^a-dengan ayah don ibu. 
berlan di I cji nciri d^kcit r umab. 


llcni scmjnq tJoralahroaa bcrswnai kciuaroa. 

Olah 1 uyti Irttiabudl badtM seh □(. 



Apa a4ahroso ynwig «(amu lokultan 
bcrsoma Keluorgomu? 

/'jnukuli karrtu -tenang OlOhrogd 
bcrsama keluargamu? 

Ceritdkon <A\ dtpun kclas. 



• Perwakilan siswa menceritakan ke depan 
kelas. 


• Siswa menuju halaman sekolah untuk 
melakukan olahraga. 


Ayo Mencoba 4% 


• Awali dengan pemanasan dan penekanan 
pentingnya mensyukuri nikmat sehat yang 
dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
prosedur gerakan berlari satu arah : 

~ Posisi badan agak condong ke depan. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Berlari dengan koordinasi gerakan tangan 
dan kaki sesuai. 

~ Arah berlari lurus (tidak menyampmg) 
menuju satu arah. 

• Siswa menyimak penjelasan guru, tentang 
gerakan lari yang bukan satu arah, misalnya 
dengan zig-zag dan memutar. 


cmiEE^ 

Ikutl instrukii gurumu. 

Lokuknn grrakon bcrlari satu arah. 

Posisi badon ogak condong ke depan 
Paodangon mato ke depon. 

Berlari dengan gerokan tongan don kaki 
yang sesuai 
Arah berlari 
lurus menuju 
sotu oroh 



Olnhrogo herlori memhunt hodnn kunt don sehot 
Jika bodan sehot, semua keglaton mudah dilakukon 
Kegiaton bermain pun lebih menyenongkon. 


Berotahraga dengan Bermain 

Mari bermoin ayom don elang 
Perankan onak ayam. 

Berwsahaloh ogar tidok ditangkap elang 
Berlindunglah dibalik induk ayom 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 














• Guru menyiapkan lintasan sederhana. Berupa 
lintasan lurus dari titik a ke titik b. Jarak titik a 
ke titik b kurang lebih 10 meter. 

• Siswa bersama guru berkumpul di titik a. 
Siswa membentuk barisan dari depan ke 
belakang. 

• Dengan membawa bola, siswa nomor 1 berlari 
dari titik a ke titik b dan kembali ke titik a. 


• Sesampai di titik a, siswa nomor 1 

menyerahkan bola kepada siswa nomor 2. 
Siswa nomorl menuju posisi paling belakang. 
Selanjutnya siswa nomor 2 melakukan hal yang 
sama. 


• Guru memberikan arahan jika ada prosedur 
gerakan yang kurang tepat. Kegiatan 
diteruskan sampai semua siswa melakukan 
gerakan berlari. 


• Siswa diajak rehat sejenak. Siswa difasilitasi 
untuk bertanya jawab tentang kegiatan yang 
baru dilakukan. 


i 


Ayo Mencoba 


• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 

kemampuan berlari yang baikakan membantu 
melakukan banyak kegiatan, misalnya 
melakukan permainan yang menyenangkan. 


• Siswa diajak melakukan permainan "Ayam dan 
Elang" 


• Siswa dibagi menjadi dua kelompok besar, 
yaitu kelompok 1 dan 2. 


• Pada setiap kelompok besar 1 dan 2, ada yang 
berperan menjadi elang, induk ayam, dan 
sisanya menjadi anakayam. 


• Elang bertugas menangkap anak ayam, 

sedangkan induk ayam bertugas menjaga anak 
ayam dari serangan elang. 


• Setiap kelompok membentuk barisan, induk 
ayam berada pada barisan paling depan. Elang 
berada di luarbarisan berhadapan dengan 
induk ayam. 



Ocngorkon ccnta gurumu. 

UcJn» dan ternon-temon wrnong 
brrmoin ayom dan rlang 
Ada yonq menjadi Oona 
induk ayam, dan anak ayam 
Prrmoinon vrru srtmli. 


Ayo kJta brrmoln ayam don rlong 

Ada yang menjadi elang 
Ada yong menjodi Induk oyam. 

Ada yong menjodi anak ayam. 

Clang brrusabo mrnongkap or.c* ayom 
tnduk aynm mriindungi onak oyom. 


56 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



• Mmtalah kelompok 1 melakukan permainan 
terlebih dahulu. 


• Kelompok 2 memberikan semangat. 

• Di setiap kelompok, siswa bisa bergantian 
menjadi elang atau indukayam. 


• Demikian juga sebaliknya, setelah kelompok 1 
maka kelompok 2 melakukan permainan dan 
kelompok 1 memberikan semangat. 


W 


Ayo Bercerita 


• Setelah selesai, siswa diminta istirahat sejenak. 

• Siswa diminta menceritakan kembali dan 
memberikan pendapat tentang permainan. 


• Siswa menyimak cerita guru bahwa Udin dan 
teman-teman sangat senang bermain ayam 
dan elang. Pak guru juga menyampaikan 
terima kasih karena para siswa telah bekerja 
sama dengan baik. 


Ayo Mencoba 




• Siswa memasuki kelas kembali. Diceritakan 
bahwa sesampai di kelas, kelas dalam 
keadaan kotor. Udin dan kawan-kawan saling 
melakukan percakapan untuk merapikan kelas 
dengan menggunakan kata tolong dan terima 
kasih. 


Bwmanlah \ecara bwkr kjmpok 
■kiiti inslnAsi Dnrumti. 
TiinjtAkan krrja vomn 



Apakali induk oyom dopai mtlindungi anok oyom? 
Apukiii ada krsalitan dnlam lirrmain? 

Bogounano perasoan kallan krtiko brrmoin? 
Ceritakanlah di depan kelas 


Selesoi bermain 
clono <>ar ovam. 


pafc guru 
menyampaikon 
terima kasih. 
Siswa dapat 
bekerjosama 
dalarn permainan. 



Setclah otahroga, mrrrka masuk krlas 
Ruang krlas tidak rapi. 

Amati perr akapon Udin don trmon-trman. 



• Siswa diminta melengkapi kembali percakapan 
dengan menggunakan tolong dan terima kasih. 



• Mintalah perwakilan kelas secara berpasangan 
untuk memeragakan percakapan antara Udin 
dan Edo. Siswa difasilitasi untuk memberikan 
contoh percakapan yang lain. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 








Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Guru menyampaikan penguatan materi. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan penggunaan kata tolong dan terima kasih dalam 
percakapan Udin dan Edo (lkon Ayo Mencoba dan Bermain Peran). 

~ Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

- Nilai akhir = iumlah skoryang diperoleh x 100 = 

Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan bermain ayam dan elang 


No 

Kriteria 

Terlihat (/) Belum terlihat (/) 

1 

Kekompakan anggota kelompok 


2 

Kelmcahan dalam gerakan 


3 

KeberhasMan mempertahankan anggota 
kelompok 



Lembar Penilaian Keterampilan : Bermain ayam elang 
~ Ceklis kriteria yang muncul 


58 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 


- 

Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 

Nilai akhir = Jumlah skoryang diperaleh x , 00 = ... 

Skor maksimal 

3 


No 

Nama Siswa 

Kekompakan Kelincahan 

Mempertahankan 

Anggota 

kelompok 

Nilai 

akhir 

Predikat 

1 . 




100 

Sangat 

baik 

2. 






3. 

Dst 






Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


59 





Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 Mengi'denti'fi'kasi' aturan yang 
berlaku dalam kehldupan 
sehari- han' di' rumah. 



Bahasa Indonesra 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Merinci' ungkapan penyampaian 
terima kasih, perrmntaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, perrmntaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lam 
secara lisan dan tulis. 


60 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hal- 
hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah 
dengan tepat. 

2. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan 
terima kasih dengan santun. 

3. Dengan mempraktikkan percakapan, siswa mampu menggunakan 
ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun dan percaya diri. 

4. Dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu menyusun baris 
bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. 

5. Dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu membuat pola 
bilangan dengan teliti. 

6. Dengan menyimak teks dan bercerita, siswa mampu mempraktikkan cara 
meminta izin orang tua jika hendak bermain di luar rumah dengan benar. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil, pensil warna, krayon, buku, penghapus atau penggaris. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabarsiswa dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan tepuk semangat. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran 
hari ini. 

Kegiatan Inti 

• Siswa menyimak cerita guru tentang Dayu yang senang membantu ayah 
dan ibu di rumah. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 



Ayo Berdiskusi 


• Siswa difaslitasi untuk bertanya jawab tentang 
kegiatan yang bisa dilakukan dalam hubungan 
dengan orang tua di rumah. 


• Mintalah siswa secara berpasangan untuk 
mendiskusikan kegiatan tersebut. 


• Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. 



• Ajaklah siswa menemukan aktivitas membantu 
orangtua yang pernah mereka lakukan dengan 
mengisi' tabel 'Aku Senang Membantu Orang 
Tua' f dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom sering, kadang-kadang, atau tidak 
pernah. 


#« 


Slniokloh cerlto gurumu. 

Doyu senong membontu ayatt dcw, iIki di rumuli 
Dayu mrmbantu ibu mcnyapu halamon 
Setiop hari libur, Doyu Jugo membontu memasok 



Kamu pa>li vr»nntj mrmlxintu oroncj tua. 
Kegiaton apo sojo yang sering kamu Idcukon? 


• Tanyakan kepada siswa, apakah ada kegiatan 
membantu orang tua yang biasa mereka 
lakukan, tetapi belum tercantum dalam tabel? 
Jika ada bantulah mengisi kolom yang masih 
kosong (.). 


Mintalah perwakilan siswa untuk menceritakan 
tabelnya. 




Ayo Membaca i^\ 


Lanjutkan kegiatan dengan menginformasikan 
bahwa Dayu senang membantu ibu memasak. 

Bersama-sama membaca teks Memasak 
Bersama Keluarga. 

Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab teks 
tersebut. Guru dapat memberikan contoh 
pertanyaan. "Berapa banyaknya wortel yang 
dimiliki lbu?" "Berapa banyaknya kentang?" 


BoeeiMi deiiooii ayaning. 


Memasak Bersama Keluarga 

Hciri minrjyi.i pnrji 

r,i(iyu merntKiriEu II ■ ■■ memn>al. 

t>u m«-mas{* sayur sap. 

II: u iruTicjiBitbil B wurlc: i 

dan 4 lecatang. 


mcayicipjcon bu*. 
da >0 opel dan S pisang. 


Doyij mcrnbondi Ibu dan nya* 1. 
Dayu s«nang belajar m«masoili. 
Dayu scnang cnclaKykan k^gicnon 
nrcmij lua. 




Dari bocaan di atas, 

lcikukuii tanya jChW3Jj brrMHT.ij lccrncmniu 


62 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












• Siswa menyimak percakapan Dayu dan lbu 
dalam menggunakan kata tolong dan terima 
kasih. 


• Siswa dibimbing guru untuk membuat contoh 
seperti percakapan di atas. Perwakilan siswa 
memeragakan di depan kelas. 


Ayo Mencoba wm 


• Siswa menyimak percakapan Ayah dan Dayu 
tentang jumlah apel. 


• Siswa memperhatikan penjelasan guru untuk 
menghitung dan menuliskan banyak buah 
dan sayur, peralatan makan dan bumbu dapur 
dalam gambar. 


• Dari data tersebut, siswa diminta membuat 
baris bilangan yang memiliki pola tertentu. 



• Lanjutkan kegiatan untuk menguatkan 
pemahaman siswa tentang pola bilangan. 

• Siswa membentuk kelompok beranggotakan 4 
orang. 



Brf$nmo Irmnn-trmonmu 

Buotlah per<akapon seperti di bawah inl 

Praktikkan di dcpan kck». 


Dayu tolong ambilkan wortel. 


Baik bu. Apakah wortelnya 
boleh Dayu cuci dulu? 


' j | Terima kasih Dayu. lbu senang 
Dayu selalu membantu lbu. 
Dayu anak yang rajin. 

Sama-sama bu. 


Amati gombar di bowah irti 

rulisloh bonyak sayur dan buah scsuoi gombar. 



Buaetah bons bdartgon scsuai banyok soyor 
dan bwah. 

Susunlah dari bilongan yong kccil kr brsar 
Diskustkan dcngan trmonmu. 

4 , . , _ 

64 .... - 


• Pada setiap kelompok, siswa mengumpulkan alat 
tulis yang dimiliki, misalnya pensil, pensil warna 
atau krayon, buku, penghapus atau penggaris. 

• Mintalah siswa mengamati baris bilangan 1, 3, 
5,7. 

• Dari kumpulan alat tulis yang mereka miliki, 
minta siswa menyusunnya sesuai dengan pola 
bilangan tersebut. 

• Arahkan siswa menyusun alat tulis berdasarkan 
pola yang berbeda. Misalnya, 2,4, 6, 8 atau 1,4, 
7,10. 

• Berikan apresiasi jika ada kelompok yang 
mampu menyusunnya. 



Bcrlatihlah bcrsomo 3 orang temanmu. 
Kumpulkon alot tulismu. 

Gunakon pensil, pcnsil «rarna, atau krayon 
Gunakan jugo buku, prnghopus, atau prnggaris 


Amoti baris bikingon dt bowoh int 

1 , 3 , 5 , 7 



Sustm nlnt tulis srsuai pnln hilongan trrsrbut 
Perhotikort orohon gurumu. 

Bisakah kamu mrnyusun alat tulis 
dcngan pola berbedo? 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


63 







ButHkA pertdKopun uperli di bowdii inL 
h<*i.ikkoci di deppn kcftK. 


Siswa menyimak contoh percakapan Dayu dan 
lbu yang memmta izin ke luar rumah untuk 
bermain di rumah Siti. 



Baik bu. Apakah wortelnya 
boleh Dayu cuci dulu? 


Dayu tolong ambilkan wortel. 



Siswa diminta memeragakan percakapan 
tersebut. 



Terima kasih Dayu. Ibu senang 
Dayu selalu membantu Ibu. 
Dayu anak yang rajin. 



Sama-sama bu. 



• Siswa diminta menceritakan pengalaman 
meminta izin sebelum bermain di luar rumah- 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, peduli, santun dan 
percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menyusun baris bilangan berdasarkan gambar 
~ Kentang, wortel, pisang dan apel. 

~ Centong, gelas, piring, sendok. 

~ Cabe, tomat, bawang putih dan bawang merah. 

(Latihan pada lkon Ayo Mencoba pada buku siswa) 


64 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 







~ Jumlah jawaban benaryang diharapkan = 9 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2 x 9 = 18 

- Nilai akhir = iumloh skoryong diperoleh x 100 = 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan memeragakan ungkapan tolong dan terima kasih secara lisan 


No 

Kriteria 

Terlihat (/) 

Belum terlihat (/) 

1 

Kekompakkan 



2 

Ketepatan ungkapan 



3 

Kelancaran dalam percakapan 




Lembar Penilaian Keterampilan : 

Pengamatan memeragakan ungkapan tolong dan terima kasih secara lisan 
~ Ceklis kritena yang muncul 

~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 

~ Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 3 

~ Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100 = .... 

Skor maksimal 


No 

Nama 

Siswa 

Kekompakan 

Ketepatan 

Ungkapan 

Kelancaran 

Percakapan 

Skor 

Predikat 

1 . 







2. 







3. 

Dst 







Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


65 




















Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa lndonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lam 
secara lisan dan tulis. 



66 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan gerakan 
menirukan gerak kupu-kupu dengan benar. 

2. Melalui contoh yang diberikan guru, siswa mampu mempraktikkan 
gerakan menari menirukan kupu-kupu dengan percaya diri. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan gerakan 
berlari satu arah dengan benar. 

4. Dengan contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan 
gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

5. Dengan melakukan gerakan berlari satu arah, siswa mampu 
mempraktikkan penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dengan 
santun. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Bola. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 
Keglatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan permainan gajah, semut. 
Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan gajah, siswa menjawab 'besar', diikuti 
dengan gerakan jari kanan yang menunjukkan sesuatu yang kecil 
(kebalikannya). 

~ Jika guru mengucapkan semut, siswa menjawab 'kecil', diikuti dengan 
gerakan kedua tangan (melingkar) menunjukkan sesuatu yang besar 
(kebalikannya). 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, dan 
santun dan percaya diri serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




Kegiatan Inti 



• Siswa menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun keluarga Siti. Dayu membantu 
kegiatan Siti. 



• Jika ada siswa yang memiliki pengalaman 

berkebun bersama keluarga, mintalah bercerita 
di depan kelas. 


i 


Ayo Mencoba uijjS, 


& 


• Siswa menyimak cerita guru ketika Siti dan 
Dayu bermain menirukan gerakan kupu-kupu. 


• Siswa menyimak penjelasan dan contoh 
gerakan kupu-kupu. 


~ Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke 
bawah. 


~ Tirukan gerakan sayap kupu-kupu. 

~ Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. 
~ Condongkan badan ke depan. 



Denoorkon ctrllo gurumu 
Dciyu b**rmoin ke ruinah Sili. 

Siti sedorg berodo di kebun, 
ketoun Siti terletak di samping rumah. 
Ayah Siti mrmbersihkan rumput. 
tbu Siti memetik bunga. 

Siti sedong menyircm tonaman. 

(=)-- 


Ada kupu-kupu di sekitar tanomon. 
Warnanya boous sekali. 



Doyu membonlu Siti. 

Mereko sakng bekerjo samo 

Apdkah kamu pemah berkebun bersama keluarga? 
ranamon apo sojo yong oda? 

Ceritokon kepodo temanmu. 

Dengarkon cento gurumu. 

Siti dan Doyu khat kupu-kupu. 

Sayapnya worno-worni 
Kupu-kupu terbang ke sana kemari. 

Sayapnya dikepakkan 

Siti dan Doyu menirukan grrakan kig>u-kupu. 
Mereko senang sekali 




~ Bergeraklah ke sana ke kemari. 


• Siswa melakukan gerakan menari menirukan 
gerakan kupu-kupu. 


• Siswa diingatkan untuk bersyukur kepada 
Tuhan atas karunia keindahan alam dan atas 
nikmat badan sehat. 


m 


Ayo Bercerita £8 


• Perwakilan siswa diminta menceritakan 

pengalaman menari menirukan gerakan kupu- 
kupu. 


68 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 











• Setelah kegiatan menari menirukan gerakan 
kupu-kupu, siswa melakukan gerakan berlari 
satu arah sambil bermain membawa bola 
dengan menggunakan ungkapan tolong dan 
terima kasih- 

• Siswa berdiri dengan membentuk barisan dari 
depan ke belakang. 

• Guru berdiri dengan jarak kurang lebih 10 M. 
Sambil memegang bola. 

• Siswa menyimak kembali penjelasan guru 
aturan gerakan lari satu arah, yaitu : 

~ posisi badan agak condong ke depan. 

~ pandangan mata ke depan. 

~ berlari dengan koordinasi gerakan tangan 
dan kaki yang sesuai. 

~ arah berlari lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 

• Siswa no 1 (paling depan), misalnya Dayu 
berlari satu arah menuju kepada guru. 

• Sampai di depan guru, guru memberikan bola 
kepada Dayu, sambil meminta Dayu mengantar 
bola kepada siswa nomor 2 yang sekarang ada 
di posisi nomor 1, misalnya Lani. 

• Skenario gerakan dan percakapannya sebagai 
berikut : 

~ Guru : Dayu, tolong antarkan bola ini ke Lani. 
~ Dayu : Baik Pak. 

~ Guru : Terima kasih Dayu. 

~ Dayu : Sama-sama Pak 



Lokukan gerokan menirukon kupu-kupu. 



Ayunkon kcduo longan kc olos don kc bowoh 
Tirukon gerokon soyap kupu-kupu. 

Cerakkan kepola ke kanan dan ke kiri. 
Coodonpkon badan ke depon 
dergeraklah ke sano kemari. 

kuti instruksi dan conloli gurumu 

? 

n» 

Apakoh kamu senong menon 
mrninkor gcrakon kupu-kupti? 

Ceritakan kepodo temanmu. 


Dayu kembali berlari menuju Lani. 

~ Dayu : Lani, tolong kembalikan bola ini 
kepada Pak Guru. 

~ Lani : Baik Dayu 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 





~ Dayu : Terima kasih Lani 
~ Lani : Sama-sama Dayu. 

Dayu menuju posisi paling belakang. Lam' berlari membawa bola kepada 
PakGurudan menyerahkannya. Setelah menerima bola,guru melakukan 
percakapan seperti' percakapan awal dengan Dayu. 

~ Guru : Lani, tolong antarkan bola ini ke Beni (misal: Beni siswa 
di belakang Lani) 

~ Lani : Baik Pak. 

~ Guru : Terima kasih Lani. 

~ Lani : Sama-sama Pak. 

• Kegiatan dilakukan sampai semua siswa mendapat giliran berlari. 

• Perwakilan siswa diminta menceritakan pengalaman permainan tersebut. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi. 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan atas materi yang disampaikan. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap: 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah. 

(Untuk memudahkan pemahaman siswa, guru dapat membacakan soal 
dengan menggunakan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami). 


70 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Soal : 

Lmgkarilah 4 ciri-ciri gerakan berlari satu arah yang tepat. 

a. Posisi badan agak condong ke depan. 

b. Pandangan mata ke depan. 

c. Berlari dengan koordinasi gerakan tangan dan kaki yang sesuai. 

d. Arah berlari lurus (tidak menyamping) menuju satu arah. 

e. Arah berjalan lurus. 

Kunci jawaban : a, b, c, dan d. 

Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor =2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

- Nilai akhir = iumlah skoryong diperoleh x 100 = 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan gerakan berlari satu arah 


No 

Kriteria 

Terlihat (S) 

Belum terlihat (S) 

1 

Kesesuaian gerakan kaki dan tangan 



2 

Ketepatan posisi badan 



3 

Ketepatan arah (menuju satu arah) 




Lembar Penilaian Keterampllan: Pengamatan gerakan berlari satu arah 

Ceklis kriteria yang muncul 

~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 

~ Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 3 

- Nilai akhir = J»mlah skoryong diperoleh x 100 _ 

Skor maksimal 


No 

Nama Siswa 

Kesesuaian 
gerakan kaki 
dan tangan 

Ketepatan 
posisi badan 

Ketepatan 
arah (menuju 
satu arah) 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1 . 







2. 







3. 

Dst 








Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




















Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Matematika 


Kompetensi Dasar: 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lainnya. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


72 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mengamati dan melengkapi teks percakapan, siswa dapat 
menjelaskan pentingnya penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih 
dengan tepat. 

• Dengan memeragakan percakapan, siswa dapat menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

• Melalui permainan kartu bilangan, siswa dapat menyebutkan pola 
bilangan dengan tepat. 

• Melalui permainan kartu bilangan, siswa dapat menyusun pola bilangan 
dengan teliti. 

Alat dan Bahan Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Kartu bilangan 10 x 10 cm setiap kartu ditulis 1 bilangan, antara 1 sampai 
dengan 10, dibuat 2 set (double). Setiap kelompok akan menerima 2 set. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran : 

Keglatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan Tepuk 1, 2, dan 3. 
Prosedurnya: 

~ Jika guru tepuk 1 (prok) siswa tepuk 3 (prok, prok, prok). 

~ Guru tepuk 2, siswa tepuk 2. 

~ Guru tepuk 3, siswa tepuk 1. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, santun, percaya diri dan 
teliti, serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran hari ini. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




Kegiatan Inti 


Ayo Membaca 


• Siswa membaca nyaring dan menyimak 

penjelasan guru tentang kegiatan Lani belajar 
didampingi orang tua. 




• Fasilitasi siswa untuk bertanya jawab tentang 
kegiatan belajaryang didampingi orang tua di 
rumah. 

• Perwakilan siswa menceritakan ke depan kelas. 



• Siswa menyimak cerita guru tentang Ayah Lani 
sedang duduk di ruang tamu dan merapikan 
buku serta alat tulis. 


• Siswa menuliskan banyaknya buku dan alat 
tulis dalam gambar. 


• Siswa difasilitasi menyusun dan melanjutkan 
baris bilangan yang 4 dan 5, yaitu bilangan 7, 
dan 9. 


Ayo Mencoba 


• Siswa diminta melengkapi percakapan yang 
masih kosong dengan ungkapan tolong atau 
terima kasih. 


• Tekankan pentingnya keterampilan 

menggunakan ungkapan tolong dan terima 
kasih. 



• Guru menginformasikan, setelah belajar 

bilangan, ayah membantu Lani belajar bentuk 
segi empat, segitiga, dan lingkaran. 





Bodakih dwisKm nyarino. 

Seililp SGft‘ Leni beldjur' dr rurteih- 

Loni belojar ditwnani oyoti dan itMi. 

Btlbjeu' bef>£im.a grgng tuo sougen nDeriyendngkdn. 



SEapo v-ong menematHmu bctojardi rumdh? 
Apa stijd yuisc) kumu pclopsri? 

Opritakon kcpodo tcrrwmrmi- 



CM s mg^ 

Ansali percokapan di hawdh lm 

Kilcti titik-litik dengan kata totong atau lertma ka\ih 

Kctika ayah scdang mcrapikon pcrototan 

Lam dotong dan bctcakap-cakap dcagan ayoh. 


Ayah punya 
permainan baru? 

Ada Lani. 

Ayah punya kartu bilangan. 

Ayah ... jelaskan 
cara bermainnya. 

Cara bermainnya mudah. 
Susunlah bilangan 
berdasarkan pola tertentu. 
Perhatikan pola bilangan 
yang Ayah susun. 


Lani boleh Boleh Lani, silakan. 

mencobanya? Ayah senang 

Lani rajin belajar. 



ayah 

sudah membantu Lani 
belajar bilangan. 

Sama-sama Lani. 


in,oyah membantu Loni 
bckiior bcntuk. scgi cmpat, scgiligo dan Imghoran. 


Lengki^ii gambar yong hilotig poda pola cfi bawah inL 
Kcrjaitan sccara mandJri. 

1. Raln gambtir- seg! empml 


m 


2. Pglogambar scgiEiga 


AA 

AA 


AAAAI 


AA 


AAAA 


S, PnlogamtKH- lingkaton 


o 


8 °° 


OOOT 

ooo 

o 1 


74 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






























• Siswa menyimak penjelasan guru untuk 
melengkapi gambaryang hilang pada pola 
gambar segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Siswa bekerja secara mandiri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan kartu bilangan. 

• Siswa dibagi dalam kelompok dengan 4-5 
anggota. Tekankan pentingnya kerja sama 
dalam kelompok. 

• Setiap kelompok menerima 2 set kartu bilangan. 

• Berikan waktu 10 menit. Mintalah kelompok 
untuk menyusun pola bilangan berdasarkan pola: 

~ gambarsegi empat: 1, 3, 5, 7 

~ gambar segitiga: 2, 4, 6, 8 

~ gambar lingkaran: 1, 4, 7,10 

• Arahkan siswa jika mengalami kesulitan. 

• Fasih'tasi siswa agar bisa melanjutkan baris bilangan yang ke 5 dari pola 
bilangan tersebut 

• Beri apresiasi jika ada siswa yang mampu. 

• Perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Guru menyampaikan penguatan atas materi yang telah disampaikan . 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri, dan 
teliti. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 


AVfrbeflallh temboll. 

KOMil tikcm-i teniwirt krtrtu bJtartgtirt. 

Efcrmoin sccaro bwlwtompc*;. 

Seiibp ktilwhpt* Irttinptmkih- 20 ktirtu bilangutl. 

Kuliuu -.Utlu^. rriti kiilgkUpi pukl gtnnbrti di rtlrtS. 
AmaHp kembali, 

Pemcrtikon pe-njelason gurumu. 

SL&uiikHi kottb bilongrtrt wMjui polagambcM t^gi 
empat yoog komu lengkopl. 

[ 1 I - 1 - I - I 

SuSuriWl sesudi prtlrt gclrnbrtr $«filigd 

Soswn jwsp? srsiwi palcj- gdmbor Im^mrcwt, 


M-l-l-l 



Orang lua mencCT itcJkon pengotaman 
twirtjdrdi rtpimh kelikci masihi-di bpngku sefcoMi, 
didan^iiri gi kckek rtlrtu netiek. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 





PenNcrian Pembelajaran. 


1. Penilaian Sikap 

Observasi' selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Melengkapi gambar yang hilang pada pola gambar segi empat, segitiga, 
dan lingkaran (lkon Ayo Berlatih). 

Kunci Jawaban . 

~ Pola segi empat : siswa menggambar 7 segi empat. 

~ Pola segitiga : siswa menggambar 6 segitiga. 


~ Pola lingkaran : siswa menggambar 10 lingkaran. 

~ Banyaknya jawaban benaryang diharapkan = 3 jawaban. 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 


~ Skor maksimal =2x3 = 6 


~ Nilai akhir = 


Jumlah skoryang diperoleh 
Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 


Kriteria 

Balk seko\\ 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampmgan 

1 

Membuat pola 
bilangan dari kartu 
(Ikon Ayo Berlatih) 

Memenuhi 4 
kriteria (mampu 
membuat rmmmal 

3 pola bilangan, 
pola bilangan tepat, 
waktu penyelesaian 
tugas tepat, anggota 
kelompok terlihat 
bekerjasama) 

Memenuhi 

3 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 

2 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 1 
dari 4 knteria 


Lembar Penilaian Keterampilan : 
Membuat pola bilangan 


No 

Nama 

Siswa 

Menyusun 
minimal 3 
pola 

Pola 

bilangan 

yang 

disusun 

tepat 

Waktu 

penyelesaian 
tugas tepat 

Kerjasama 

kelompok 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








76 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 Mengidenti'fi'kasi' aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari- han' di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari' di 
rumah. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Merind ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lam dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lam 
secara lisan dan tulis. 


Matematika 


Kompetensi' Dasar: 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi' dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lamnya. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


77 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati peragaan yang dilakukan guru, siswa mampu 
menggali intormasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam 
hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. 

2. Dengan melengkapi percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara 
meminta izin kepada orang tua jika hendak bermain keluar rumah. 

5. Melalui permainan kartu bilangan, siswa mampu menyebutkan pola 
bilangan dengan teliti. 

6. Melalui permainan kartu bilangan, siswa mampu menyusun pola 
bilangan dengan teliti. 

Alat dan Bahan Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil warna atau krayon warna merah, biru, hijau. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabarsiswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan lagu Kalau Kau Suka Hati 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, santun, percaya diri 
dan teliti, serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran 
hari ini. 


78 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Kegiatan lnti 


• Siswa mengamati gambar Udm dan keluarga 
sedang merapikan rumah. 

• Fasilitasi siswa yang lain untuk mengajukan 
pertanyaan terkait dengan cerita yang 
disampaikan. 

• Mintalah perwakilan siswa untuk menceritakan 
isi teks tersebut. 



Amnli gnmhar di OtOV 

Ceritakonloh di di-ptin lirman-tMnaninu. 


udin dan keloarga sedang merap«kon rumah. 
Udin, kakak, dan oydh senang mcmbantu ibu. 
Apokrt kamu senang membantu ibu dt rumoh? 


Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? 
Apo soio pckcrjoon yong kamu lakukon? 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa ada 
berbagai aktivitas yang bisa dilakukan siswa 
yang berhubungan dengan orang tua di rumah. 

• lngatkan siswa tentang berbagai kegiatan 
membantu orang tua di rumah yang telah 
dipelajari pada pembelajaran 3. 

• Guru memberikan contoh gerakan pantomim 
merapikan tempat tidur. 

• Siswa diminta menebak gerakan tersebut. 



Kamu paMi seauog memhuriiu anang tuadi runah- 
ftda bermcKom-mocam keqialaa 
yong bisa kamu Idt ukcrh. 

SimUklUii iebuoh kc-giatciri 
yong cliperagdknn gwumu, 

Keglatan apakah llu? 

(BSS^ 

UdcuktM» bĕrkelarnpt*. 

Diskusikan contoh kegiatani rm-rnbamu oeang tuo. 
Peragrikau di depaa ketas dengon pereaya diri. 
MtnloUh kelarnpak Iwn inendwknyo 



Bcni, Cc6o,don Oayu senwrg mcml&anui 
pekerjoaa di «nmrih. 

terwjkppi pwTokapon benkwt dengtm kalo talaag 
tn«u lerimd basih. 



• Mintalah siswa membentuk kelompok, terdiri 
dari 5-6 siswa. 

• Setiap kelompok untuk menyiapkan satu 
gerakan pantomin tentang kegiatan yang ada 
hubungannya dengan orang tua di rumah, 
misalnya: 

~ Bangun tidurdan merapikan tempat tidur. 

~ Menyapu halaman. 

• Setiap kelompok memeragakan di depan. 

• Kelompok lain menebak gerakan yang 
diperagakan. 

• Siswa menyimak penguatan yang disampaikan 
guru. (Guru dapat menambahan contoh-contoh 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 













yang berhubungan dengan orang tua yang 
lebih luas). Misalnya sebagai berikut: 

~ Patuh terhadap orang tua. 

~ Menghormati orang tua. 

~ Mentaati perturan di rumah. 


~ Meminta ijin sebelum bermain ke rumah 
teman, dan sebagainya. 



• Siswa diminta mengamati 3 gambar Beni, 

Edo dan Dayu sedang membantu pekerjaan di 
rumah. 


£ Beni : Bolehkah Beni 

membantu menyapu 
halaman Bu? 

Ibu : Boleh. ... Beni. 
Beni : Sama-sama Bu. 



Ayah: Edo ... bersihkan 
jendela. 

Edo : BaikAyah. 

Ayah: ... Edo. 

Edo : Sama-sama Ayah. 



Dayu : Bolehkah Dayu membantu 
ibu mencuci piring? 

Ibu : Boleh. ... Dayu. 
Dayu: Sama-sama Bu. 


Oenoarkan cerito gurumu. 


JHari mincptju,, Lhliis, Eeni, E tlu, 
dan Oayu membanlu pekerjaan dt rumch. 
Sctetoli scJesal, meteko ak.on bermolrt bersomo. 
Mereh.i.i okon Ihti mai n d i rumah Edu. 


• Siswa mengisi percakapan yang masih kosong 
dengan menggunakan ungkapan tolong atau 
terima kasih. 



• Siswa menyimak cerita guru tentang kebiasaan 
baikyang dilakukan Udin dan teman-teman, 
yaitu meminta izin kepada orang tua ketika 
hendak bermain di luar rumah- 

• Mintalah siswa menceritakan kebiasaan minta 
izin sebelum bermain ke luar rumah yang biasa 
siswa lakukan. 


Sel>rlum pergi ke Juorrumt*» 
nscreko ilin kcpotro i|su OtOU oyoli. 



Pernoiskoh komu mnioto szio 
keiiko akon bertnaio ke luar rumds? 
koporkoli krjndinn itu? 

Crrikkm dsdcpon ludns, 



CdcuJon teuwn-tcmon 
bermai n Kelereng di holoman. 

Mer«kd irterrjhiturio banydcltya ktlhUrna. 

Mmks bermwn dcooon gembim. 

Lenqkapi qambarvano hilario podo pola 

di holnmon Inrrikul 

Korjdkoo secoro mandliri (fon tclili. 

Gundkon pensil warno atau kroyoit sesuai warna 
gombccoyci. 



• Siswa menyimak cerita guru tentang kegiatan 
bermain di rumah Edo. Mereka bermain kelereng. 

• Siswa bekerja secara mandiri untuk 
melengkapi pola gambar kelereng yang masih 
kosong. Gunakan pensil warna atau krayon 
sesuai warna kelereng. 

• Berikan waktu 20 menit untuk melengkapi 
gambardan menuliskan pola bilangan. 


1. Polo gambor kelereng 




«6 




«6 


2 . Pologambar ke(efe-aqSerwanoa b>ru. 

oo 

©o 

o 


oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

o 


J. Polo gombor keieicoa bcrwarua hijau. 


cc 

cc 

cc 

cc 

ce 

cc 

c 

cc 


c 



80 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
































~ Pola gambar kelereng merah = 4, 6, 8,10 
~ Pola gambar kelereng biru = 2, 5, 8,11 
~ Pola gambar kelereng hijau = 3, 5, 7, 9 

• Perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan guru atas materi yang disampaikan. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri, dan 
teliti. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Melengkapi teks percakapan Beni dan lbu, Ayah dan Edo, Dayu dan lbu 
dengan menggunakan kata tolong atau terima kasih- (lkon Ayo Mencoba) 


~ Banyaknya jawaban benaryang diharapkan = 4 jawaban. 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 


Skor maksimal 


=2x4=8 


.... . ... Jumlah skoryang diperoleh 

Nilai akhir = - 1 . y —, x 100 = 

Skor maksimal 


Kunci jawaban: 

Percakapan Beni-lbu : terima kasih. 
Percakapan Ayah - Edo : tolong, terima kasih. 
Percakapan Dayu - Ibu : terima kasih. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




3. Pemlaian KeterampNan 


Aspek 

Baik sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Membuat pola 
dari kartu 
bilangan 

Memenuhi 4 kriteria 
(mampu membuat 
minimal 3 pola bilangan, 
pola bilangan tepat, 
waktu penyelesaian 
tugas tepat, anggota 
kelompok terlihat bekerja 
sama) 

Memenuhi' 

3 dari 4 
knteria 

Memenuhi 

2 dari 4 
kriteria 

Memenuhi 1 
dari 4 kriteria 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Membuat pola bilangan dari kartu bilangan 


No 

Nama 

Siswa 

Menyusun 
minimal 3 
pola 

Pola 

bilangan 
yang disusun 
tepat 

Waktu 

penyelesaian 
tugas tepat 

Kerjasama 

kelompok 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1 . 








2. 








3. 

Dst 








Kegiatan alternati'f (Pengayaan) 

• Menghafalkan 5 sila dalam Pancasila sekaligus menghafal lambangnya. 

• Mengamati kegiatan anggota keluarga selama 1 minggu, mencatatnya 
dan menceritakan di depan kelas. 

• Membuat alternatif percakapan dengan menggunakan kata tolong dan 
terima kasih- 

• Menyusun peraturan di rumah, selain peraturan pada saat makan. 

• Menyusun berbagai baris bilangan berdasarkan pola tertentu, untuk 
bilangan 1-30. 

• Melakukan gerakan menirukan gerakan hewan, selain menirukan gerakan 
ayam dan kupu-kupu. 

Remedial 

• Bagi siswa yang belum mampu menghafal bunyi sila pertama dan 
lambang sila pertama Pancasila, guru memberikan bimbingan secara 
individu. 


82 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




















• Bagi' siswa yang belum mampu menyebutkan dan menyusun baris 
bilangan berdasarkan pola tertentu, guru melatih siswa dengan contoh- 
contoh yang lebih mudah (Misalnya diawali dengan baris bilangan 
dengan pola/selisih antar bilangan 2, 3, 4) 

• Bagi siswa yang belum mampu melakukan gerakan berlari' satu arah, 
pada saat kegiatan pembelajaran PJOK selanjutnya, guru memberikan 
dampingan secara indi'vi'du dan meminta siswa melakukan pengulangan. 

Refleksi guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama 
pembelajaran? 


V_/ 


• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 


r 

-\ 

_ 

_/ 


Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang 
telah Bapak/lbu lakukan? 



• Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 


r - 

-\ 


J 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


83 























Subtema 3 

Keluarga Besarku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1.3 Menerima keberagaman 
karakteristik individu sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
di rumah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan 
dalam keberagaman 
karakteristik individu di rumah 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
individu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehldupan 
indi'vidu d\ rumah 


Bahasa Indonesia 


3.9 Merinci' kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



Matematika 



3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret 



PJOK 

3.1 Memaharm gerak dasar 


lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


3.1 Mengenal karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 


84 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






















Subtema 3 

Keluarga Besarku 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Mengenal anggota keluarga besar 
Mampu memperkenalkan keluarga besar. 
Menggambar 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Anggota keluarga besar 
Keterampilan: 

• Membaca, menulis perkenalan dan 
menggambar keluarga. 



Bermain tali karet 

Berbicara di depan kelas memperkenalkan 
keluarga besar 




Bercerita pengalaman bersama keluarga 
besar 

Menulis kata perkenalan 
Menggambar 


Melakukan permainan skiping atau lompat 
tali 

Menulis kata perkenalan 
Menggambar 



Silsilah keluarga besar 

Membuat kalimat dari kosakata keluarga 

besar 

Membuat silsilah keluarga besar 
Mengukur berat benda dengan alat dan 
satuan tidak baku 



Bermain peran 

Mengukur benda tinggi dan pendek 
Bercerita pengalaman dengan keluarga 
besar 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• SNsilah keluarga 

Keterampilan: 

• Berbicara di depan kelas dan bermain 
karet 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kegiatan keluarga besar, mengukur 
panjang benda dengan alat dan satuan 
tidak baku 

Keterampilan: 

• Bercerita pengalaman bersama 
keluarga,belajar menuliskata perkenalan, 
mengukur benda dengan jengkal tangan, 
mencari data dan menggambar keluarga 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kosakata perkenalan 

Keterampilan: 

• Bermain lompat karet, menulis kata 
perkenalan, dan menggambar keluarga 
besar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• kosakata keluarga besardan silsilah 
keluarga besar 

Keterampilan: 

• Membuat kalimat, membuat silsilah 
keluarga besardan mengukur berat benda 
dengan alat dan satuan tidak baku 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• panjang-pendek, tinggi -rendah 
Keterampilan: 

• bermain peran, pengukuran panjang- 
pendek, tinggi-rendah dan bercerita 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


85 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi Dasar: 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
individu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah. 



dan tiga dimensi 
4.1 Membuat karya ekspresi dua 


dan tiga dimensi' 


86 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati contoh guru membaca, siswa dapat membaca teks 
tentang keluarga besardengan lancar. 

2. Dengan mengamati gambardi buku siswa, siswa dapat memberikan 
tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun. 

3. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi anggota keluarga 
besardengan benar. 

4. Dengan membaca teks dan melihat gambar, siswa dapat memasangkan 
gambardan nama anggota keluarga besardengan benar. 

5. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mengisi tabel daftar keluarga di 
rumah dengan benar. 

6. Dengan mengamat contoh, siswa dapat memperkenalkan anggota 
keluarganya di depan kelas dengan benardan jelas . 

7. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mengisi kedudukan keluarga 
besar Udin dengan benar. 

8. Dengan mengamati contoh gambar siswa mampu mengidentifikasi 
karya dua dimensi, kemudian siswa dapat menyelesaikan gambardua 
dimensi dengan baik. 

9. Dengan menggambar di buku siswa, siswa mampu menentukan ide/ 
gagasan, tema, dan obyek untuk membuat karya dua dimensi dengan 
teknik menggambar yang benar. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Kartu kosakata bergambar ayah, ibu, nenek, kakek, paman dan bibi. 

• Contoh pohon keluarga. 

• Buku gambar. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bermain tebak nama-nama benda. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


87 



• Guru mengmgatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan lnti 




• Guru mengawali pembelajaran dengan 
membacakan teks pada buku siswa. 

• Siswa diingatkan kembali mengenai anggota 
keluarga selain ayah, ibu, kakak, dan adik. 

• Siswa diminta mengamati gambaryang 
terdapat dalam buku siswa. 

• Siswa diajak berdiskusi mengenai isi gambar. 

• Siswa diminta memberikan tanggapan 
mengenai isi gambarsecara bergiliran. 

• Rangkum jawaban siswa dan ajak siswa untuk 
membuat kesimpulan dari gambaryang telah 
diamati. 

• Jika siswa sudah memperoleh kesimpulan bahwa 
topik diskusi adalah mengenai keluarga besar, 
maka tanyakan pada siswa, siapa saja keluarga 
yang dikenal selain ayah, ibu, atau adik. 



• Siswa berlatih memasangkan kosakata 
panggilan nama keluarga sesuai dengan 
keterangan teks sebelumnya 



Dcr: gnritjri Ctirild gLrru mu 

Keluargu liesar Udin 

ttrluwoa Udin scdoog bcrkumpul 
Ada aytsKr Uon >bu. 

Adu luAak doii (Kiik sept^ru. 

A(fp 

pu*o pamon don brbi. 

ApsAuli keluuicjuiiiu juyu suku terkunijjur? 
Mui brrhogi irrrilin drngori lcmur: rlon gLim, 




Posonqkan gambar di bawah ini 
(irngan namo ponggilon krluarga Udin 
Conloh 


Udin 


Ayah Udin 

Kakek Udin 

Ncnek Udin 

Paman Udin 

Ibu Udin 




• Siswa diminta menceritakan anggota keluarga 
besarnya yang siswa ketahui. 


88 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






• Setelah itu siswa diminta mengerjakan latihan 
di buku siswa, yaitu mengisi tabel panggilan 
untuk nenek dan kakek berdasarkan asal 
daerahnya. 




• Siswa diminta mengamati silsilah keluarga 
besar Udin. 



• Setelah mengamati silsilah keluarga besar 
Udin, kemudian siswa menulis jawaban latihan 
nama panggilan keluarga besar. 




• Siswa diminta mengamati gambar lukisan 
Udin. Kemudian diskusikan objek, warna, serta 
alat yang digunakan Udin untuk menggambar. 




Inilah silsilah keluaroa besar Udin 


Kakek Udin Nenek udin 

dan Ibu dari Kmi 

(Jamal) (Nonl) 

.- \ - 1 

Kakak Ibu Ibu Udin Adik 

Udin (Kmoil) (Folimo) perempuon Ibu 
I udin (Aisyah) 


Kokek Udln 

Nenek Udin 

dori Ayoh 

dari Ayah 

(Kcnmih) 

(knas) 


Ayah Udin 

(Mbi 

Suami bibi 

(Pak Rahmat) 

Udin dari 

Udin dari 


Ayah(Nino) 

Ayah (Ronto) 


I I 

Kokak Udin Udin Dita 

(Muhara) 



bilah dengan panggilan yang tepat 
t. Ayoh dari ayah atou ibu kita diponggil... 

2. Ibu dari ayah atau ibu kita diponggil 

5. Adik laki-taki dari ayah atau ibu dipanggll... 

4. Anak dari pamon atou bibi dipanggi I... 

Centakaa pengalamanmu di depan kelas 
podo soat berkuniung ke rumah saudaramu 



• Setelah berdiskusi mengenai gambar lukisan 
Udin, Siswa diminta menggambar keluarganya 
masmg-masing. 

• Siswa mengisi tabel mengenai gambar 
keluarganya yang berisi nama benda yang 
digambar, warna, dan alat yang digunakan. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 














Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 


Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis (lembar kerja) memasangkan gambar dan nama anggota 
keluarga besar. 


Pasangkan gambar dibawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin. 
Contoh: 

Udin -—-. «1 

4 » 



Skor maksimal 100 
Skor tiap soal: 20 
20 x 6/1,2 =100 


Menulis nama panggilan keluarga berdasarkan gambar silsilah keluarga 

Udin di buku siswa 

Contoh: 

Adikdari ibu dipanggil .... 

Jawabannya Bibi 

Ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil kakek. 
lbu dari ayah atau ibu kita dipanggil nenek. 

Adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil paman. 

Anak dari paman atau bibi dipanggil sepupu. 


Skor maksimal: 100 
Skor tiap nomer : 50 
50 x 4 /2= 100 


90 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



3. Pemlaian Keterampilan 

Unjuk kerja memberikan tanggapan berdasarkan gambar 


Aspek 

Baik sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Kemampuan 

membeiikan 

tanggapan 

• Tanggapan siswa 
sesuai dengan 
fakta yang ada di 
gambar 

• Siswa 
menambahkan 
lnformas \d\ luar 
gambar 

Tanggapan 
siswa sesuai 
dengan fakta 
yang ada 
di gambar 

Tanggapan 
siswa tidak 

sesuai 

dengan fakta 
yang ada di 
gambar 

Belum mampu 

memberikan 

tanggapan 

Kepercayaan 
diri dalam 
memberikan 
tanggapan 

Tidak terhhat ragu- 
ragu 

Terlihat ragu 
-ragu 

Memerlukan 

bantuan 

guru 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan 

diri 


Unjuk Kerja membuat lukisan 


Aspek 

Baik sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Kemampuan 

menggambar 

• Gambarsiswa 
memiMikl 
komposisi' garis 
dan bidang 
yang baik 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi' 

• Gambarsiswa 
memiihki' 
komposisi' 
garis dan 
bidang yang 
baik cukup 
baik 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi' 

• Siswa 
mampu 
menggambar 
dengan tidak 
rapi' 

Belum mampu 
menggambar 

Kemampuan 

mewarnai 

Komposisi' warna 
bergradasi' 

Komposisi' warna 
sudah banyak 

Sedikit warna 

Belum 

diberikan 

warna 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


91 





Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



92 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 













Urcrian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat contoh dari guru, siswa dapat bermain loncat tali dengan 
baiksehingga siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat 
satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

2. Dengan bermain lompat tali siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan 
melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan/atau 
tradisional dengar benar. 

3. Dengan memperkenalkan keluarganya menggunakan pohon silsilah 
keluarga, siswa dapat memperkenalkan anggota keluarga besarnya 
dengan kosakata yang baikdan benar. 

4. Dengan memperkenalkan keluarganya menggunakan pohon silsilah 
keluarga, siswa mampu memperkenalkan anggota keluarga besarsecara 
tertulis dari gambar/foto anggota keluarga yang ditempel pada buku 
siswa, serta mampu memperkenalkan anggota keluarga besar secara 
tertulis dari gambar/foto anggota keluarga yang ditempel pada buku 
siswa dengan baik dan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Pohon keluarga besar 

• Buku siswa 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi mengenai cerita lucu yang dikaitkan dengan 
pelajaran. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 


belajar. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 




Kegiatan lnti 




• Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa 
mengamati gambarpada buku siswa mengenai 
gerakan melompat pada permainan tali karet. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang ingin diketahui 
berdasarkan gambaryang diamati. 



• Setelah siswa bertanya, guru mengajak siswa 
keluarkelas menuju lapangan. 

• Siswa menyimak penjelasan guru bagaimana 
permainan lompat tali. Sebelum memulai latihan, 
siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Masing-masing kelompok memiliki satu tali 
karet. Dalam satu kelompok, ada dua orang 
siswa memegang tali karet. Jika ada siswa yang 
loncat terkena tali karet maka yang bersangkutan 
akan gantian jaga memegang karet 


A>\.i kina rrw-rminj htrrntiin knn|j(r1 EciN. 



Sr-c*3kem ladi karel. 



T. Pilidi duo tenron yPng bwtuaas mcmegong ktrrt 




• Setelah berolah raga, siswa diminta kembali ke 
kelas kemudian diminta menceritakan silsilah 
keluarga besaryang telah dibuatnya di depan 
kelas. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan 
retleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan 
sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 



Masto Inpntkah sJUrah twluarga b>sor 
vang sudah kamu bual? 

Ctn i1dk,ail $il$ildh krrluartldmu. 

Ceritakan (Tl depan Eernarr-tiemanrmt. 



Orang Euadan srswa mtmbuai tali karel uniiik 
kegiatan tecnpal tali. Uohan yang dtgutiakan odadah 
karrt rjcldng yongdipiiin memonjdna. 


94 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 









Pemlcrian Pembelajaran 


1. Penilaian Sikap 

Observasi' selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes lisan tentang bagaimana memperkenalkan keluarganya di depan kelas. 

3. Penilaian Keterampilan 

• Melakukan gerakan loncat pada permaianan lompat tali 


• Menceritakan silsilah keluarganya 


Kritena 

Balk sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Melakukan gerakan 
lompat tah' 

Melakukan dengan 
awalan yang baik 
dan loncat tinggi 

Melakukan 
awalan tidak 
terlalu jauh 
tall bisa 
dilewati 

Melakukan 
awalan tapi 
tersangkut 
tah' 

Tidak ada 
awalan dan 
tersangkut 
tah' 

Menceritakan 
silsilah keluarga 

Sesuai dengan 
lancar, intonasi ada 
dan menggunakan 
kosakata perkenalan 
dengan baik, beralur 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria 

Belum 

mampu 


Lembar Penilaian Keterampilan 
Melakukan gerakan lompat tali 


No 

Nama 

Siswa 

Melakukan 
dengan 
awalan 
yang baik 
dan loncat 
tinggi' 

Melakukan 

awalan 

tidak 

terlalu jauh 
tali bisa 
dilewati' 

Melakukan 

awalan 

tidak 

terlalu jauh 
tersangkut 
tah' 

Melakukan 

awalan 

tapi 

tersangkut 

tali 

Tidak 

ada 

awalan 

dan 

tersang- 
kut tah' 

Predikat 

1 . 







Baik 

sekali 

2. 







Baik 

3. 

Dst 








Subtema 5: Keluarga Besarku 


95 




















Menceritakan silsilah keluarga 


No 

Nama Siswa Ada 

kosakata 

perkenalan 

lancar 

Menggunakan 
intonasi yang 
benar 

Ada 

alumya 

Predikat 

1. 

s 


S 


Baik 

sekali 

2. 

... 




Baik 

3. 

Dst 

- 

- 


Kurang 


96 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi Dasar: 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
indmdu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



Matematika 


i 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


97 















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks mengenai keluarga besar, siswa dapat 
menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya serta mampu 
menunjukkan penggunaan kosakata ungkapan perkenalan keluarga besar 
dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. 

2. Dengan memilih kata yang tepat, siswa dapat menggunakan kosakata 
perkenalan dengan baikserta memperkenalkan anggota keluarga besar 
secara tertulis dari gambar/foto anggota keluarga besaryang ditempel 
pada buku siswa dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengukur panjang benda 
dengan alat ukur tidak baku, seperti menggunakan jengkal tangan 
dengan baik. 

4. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengenal panjang suatu 
benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. 

5. Dengan mengamati teks, siswa dapat melakukan pendataan kepada 
kedudukan keluarga besarnya dengan baik. 

6. Dengan mengamati teks, siswa dapat menceritakan pengalaman 
mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kedudukannya. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Tabel nilai pengukuran panjang. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi bersama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 


98 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Kegiatan lnti 




• Siswa mengamati gambardi buku siswa serta 
membaca teks. 

• Siswa diingatkan kembali bahwa kakekdan 
nenek juga merupakan keluarga besarkita. 
Usia mereka lebih tua dibandingkan dengan 
ayah dan ibu juga anak-anak sekalian. Kita 
harus selalu menghormati kakek dan nenek 
kita. 

• Siswa membandingkan siapa yang lebih tua 
dan yang lebih muda antara kakek dan ayah, 
nenek dan ibu serta kakak dan adik. 

• Siswa mengamati gambardan berdiskusi 
mengenal isi gambardan tanyakan pada 
mereka apakah siswa pernah mengalami 
hal yang sama seperti yang terdapat pada 
gambar? 

• Minta siswa untuk menceritakan pengalaman 
menarik mereka saat berkumpul bersama 
keluarga besar. 

• Sampaikan pada siswa berkunjung ke rumah 
nenek atau kakek sangatlah menyenangkan. 

• Ajaksiswa belatih membandingkan usia 
anggota keluarga besar. 


• Siswa diminta untuk menceritakan 

pengalaman berkumpul dengan keluarga 
besarnya, dengan menjawab pertanyaan pada 
buku siswa. 

~ Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga 
besarmu? 

~ Kapankah itu? 






Derkumpul Gersama Keluarga Desar 

LJcrin nojjin mcn^wnpungi kiptc*: don nenck. 

Unlirn stmHiiitj Irrhmitijul ntjtln 
tokek da>n ncndt sud(*i tua. 

Ti^pi K ritt-k don Mrilir-k Sfhai. 

U(Un snrajnl mmyoYKWigi (trikrk d(in M*-nrk 
UJitk brrtyukur kt"[jCidn TuIkhi. 

Udin mcmilmi kduar^a bcsaryaog saling 
mcnyokungi. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 







~ Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul 
bersama keluarga besarmu? 



• Siswa memilih mana kosakata perkenalan yang 
benaryang telah disediakan pilihannya di buku 
siswa. Siswa dapat melihat contoh bagaimana 
Udin memperkenalkan Ayahnya di buku siswa. 




• Siswa membaca teks dan menyimak gambar 
di buku siswa mengenai kegiatan Udin yang 
sedang mengukur panjang. 

• Di buku siswa dituliskan Udin mengukur 
tali karet dengan tangannya. Guru bertanya 
kepada siswa, apakah jengkal tangan bisa 
digunakan untuk mengukur panjang benda? 


Ayo Berdiskusi 


• Setelah bertanya kepada siswa, guru meminta 
siswa untuk berdiskusi untuk mengetahui 
bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk 
mengukur panjang. 



• Siwa mengukur panjang benda di sekitar kelas 
dengan alat ukur tidak baku (jengkal tangan) 

• Setelah mengukur benda di sekitar kelas, 
siswa diminta mengisi tabel hasil pengukuran 
panjang benda, kemudian berdiskusi untuk 
menjawab pertanyaan dibawahnya. 



Lkfin sedang fwrtunrunQ Ite rumdi knkeknya. 


Di rymcih Kpkuknyci «io irtaiKih lcJi kcnTt. 
Ucfin ingin rnh u terapci pgnjangnya. 



Udin mengukur tnli kar«-t 
decrpon Jengkal tangonnyo 


Anggcnn lutnth ki'W b«so drggnc* pn 
lic:-I uk rrnTujukui px5nj£«jg yuUtu bCrTd'1. 


Ayo Berdiskusi ^ 


Dlskusikan denqan lemaamu 

sctoin iengkol lacwjan, bagian tubuh mana 

tMsa di^ntnakon 

uri uk mengukur panjang benda. 



2- 

5, 

d. 



iidji sUrnc dtrujan ketCrnpnkrnu 
ukurloh bend»t>enda yang oda di kelasmu. 

I Cn»»t*cin jengkcil Tangcwi notuk mcngukucnyo 


■ _ _ . - ^. POniang bcndo 

t 

pen^il 

1 j^ngkal langan 

2 



3 



4 



1 



6 




100 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 


















Siswa menyimak teks mengenai Beni mendata anggota keluarga dengan 
cara mewawancara Kakeknya. 




• Siswa kemudian bercerita didepan kelas mengenai pengalaman bertanya 
kepada anggota keluarga besarnya dalam rangka mengumpulkan data 
kedudukan keluarga. 

Kegiatan Penutup : 

• Guru dan siswa melakukan rewewatau kesimpulan pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Pemlaian Pembelajaran: 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis pada buku siswa disesuaikan dengan hasil kerja sama 
kelompok. 

3. Penilaian Keterampilan 



Aspek 

Baik sekali 

4 

Balk 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Melakukan cerita 
pengalaman 
mendata anggota 
keluarga besar. 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
Intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, percaya din. 

Hanya 

memenuhi 

3 kriteria 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria 

Menggukur benda- 
benda dengan 
jengkal tangan. 

Adanya kerja sama 
yang baik dengan 
teman, benda yang 
diukurlebih banyak 
dari 10, tepat waktu 
dan laporannya rapi. 

Hanya 

memenuhi 

3 kriteria 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memehum 1 
kriteri a 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


101 








Format Penilaian Keterampilan 

Melakukan cerita pengalaman mendata anggota keluarga (wawancara) 




Kriteria 


No 

Nama Siswa 

Kalimat 

yang 

diucapkan 

lancar 

lntonasinya 

tepat 

Alur 

percakapan 

runut 

Percaya 

diri 

Predikat 

1 . 


- 

V 

- 

- 

Kurang 

2. 






Baik 

3. 

Dst 







Mengukur benda-benda dengan jengkal tangan (alat ukurdan satuan tidak 
baku) 



Kriteria 


No 

Nama Siswa 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, 

Semua dalam 
kelompok 
siswa bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, dan 
sebagian 
siswa dalam 
kelompok 
yang bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya dua 
orang yang 
bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya satu 
orang yang 
bekerja 

Predikat 

1 . 


- 

S 

- 

- 

Kurang 

2. 





- 

Baik 

3. 

Dst 







102 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



Kompetensi Dasar: 

3.1 Mengenal karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi. 

4.1 Membuat karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


103 
















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu menjelaskan 
prosedur gerakan melompat satu arah dengan benar. 

2. Dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu mempraktikkan 
prosedur gerakan melompat satu arah dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
atau tradisional dengan benar. 

3. Dengan memasangkan kosakata perkenalan, siswa akan mampu 
menggunakan kalimat perkenalan yang benar. 

4. Dengan mengisi kata perkenalan yang tepat pada latihan di buku siswa, 
siswa akan mampu menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan dan 
ungkapan dalam suatu kalimat dengan tepat. 

5. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa 
mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan membuat 
gambar ekspresi dengan baik. 

6. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa 
menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya gambar ekspresi. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Foto kakek dan nenek siswa yang diminta dibawa sebelum hari kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Buku gambar. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agarsiap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpm doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan permainan tebak-tebakan. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 

• Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan olahraga. 


104 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Kegiatan lnti 



• Siswa berkelompok dan masmg-masmg 
kelompok terdiri dari lima orang siswa. 

• Setiap anggota kelompok memegang pundak 
temannya. 

• Tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya. 

• Kelompok yang salah lompat adalah kelompok 
yang kalah. 



KjtgiHOrt ytmg Nsw kitO Ipkyldrin 
kcliko Jn rtcjmu keluorga tw:voi 

011 bermam lompat kelwnpolt. Vuk, kita h hcn 
UdirjcJoo kcluor-tja besornyio 
bcrmoin lompr* koJompoli, 

Udin berkelompc*: deogart pamao. bibi. dao 
sopupunyo 



• Guru dapat memberikan perintah yang 

berlawanan. Contoh siswa harus loncat ke kiri 
ketika perintahnya ke kanan. 



• Setelah berolahraga, siswa kembali ke kelas 
dan diminta mengamati teks di buku siswa 
mengenai Siti yang bertemu neneknya. 



AyOli Udin, ibu Udirt, Mk il^k. Udlrt, serto kukdk Udirl 
di kelompok loln. 

Tiap onggcnd kekjmpok memtgong puodnb 
lemaonya 

Tiap kclontiJtdc. tomprrt scsooi per mtah. 

Krsftek udlirt yang memberikon perinioimya. 

Mnti fcft« hcrmoin y|jt-r ri kelunrrjii LMirt 
o □engarkon opa yang dlsnmpotkon gurumu. 

b. EUinilolt keknnpok yang wdiri dari 5 »ongL 

c. Ttpp onggalo ketompok memegang punddt. 
Iwnanoya. 

d. Tmp kt-lurnpuk lomptn se$udi perinl oh gurunya 
«, HeKjmpok '►■ong saWt kmpol odalah kelompok 

yong Mob ■ 



• Kegiatan dimulai dengan guru bertanya 
kepada siswa mengenai nama panggilan 
anggota keluarga besarnya. 

• Kemudian, siswa menuliskan nama pangilan 
untuk paman dan bibi di tabel yang sudah 
disiapkan di buku siswa. 



• Guru bertanya bagaimana caranya siswa 
memperkenalkan anggota keluarganya. 

• Siswa kemudian mengisi kosakata perkenalan 
di buku siswa. 


ApduKi kamij sering berlemu 
dt-noon Kakeh dan nenekmu ? 

□i irtdnakdh irsereko [mgrjcil ? 
ApOkoh homtt menyoyangi meneka? 
Ccritc*on cfi ctepon (5cfaj, 



TauycAao kepoda ernpot lemortmu. 

Apa scbuton j?aman dan bibi di dacrahnyo? 


r*> r^Kmo Temort 

Asol 

Panggilon 

daerclh 

Ptjmon 

Bitk 






















- 0 


Subtema 5: Keluarga Besarku 




















• Guru meminta siswa mengamati teks mengenai kegiatan Udin yang akan 
menggambar foto keluarga besarnya. 

• Siswa diminta mengidentifikasikan alat-alat untuk menggambar. 

• Setelah tahu alat apa yang bisa digunakan untuk menggambar, siswa 
menggambar keluarga besarnya pada tempat yang sudah disediakan di 
buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Setelah menggambar, guru dan siswa melakukan rewewatau kesimpulan 
pembelajaran. 

• Setelah selesai menulis, guru meminta siswa melakukan refleksi kegiatan 
hari ini. 

• Kegiatan ditutup dengan doa bersama. 


Pemlaian Pembelajaran: 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Kunci Jawaban dan skor. 


Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. 
^ 1. lni adalah Bapak Rahmat, ...Ayah... saya. 

^ 2. ...Paman... saya adalah Guru. 

3. ...Sepupu... saya bernama Dita. 

^ 4. ...Bibi... saya bernama Aisyah. 

5. ...Kakek... saya bernama Jamal. 


Bibi 


Kakek 


Sepupu Ayah 


Paman 


Total Skor: 100 

Skor tiap soal 20 ► 20 x 5 = 100 


106 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






3. Pemlaian Keterampilan 


Membuat gambar keluarga besar 


Knterra 

Baik sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbmgan 
Skor 1 

Kemampuan 

• Gambarsiswa 

• Gambar 

• Siswa 

Belum 

menggambar. 

memihki' 

siswa 

menggambar 

mampu 


komposisi garis 
dan bidang 
yang baik. 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi. 

memihki' 
komposisi' 
garis dan 
bidang yang 
baik cukup 
baik. 

• Siswa 
mampu 
menggambar 
dengan rapi. 

dengan tidak 
rapi. 

menggambar. 

Kemampuan 

Komposisi' warna 

Komposisi' 

Sedikit warna. 

Belum 

mewarnai. 

bergradasl. 

warna sudah 
banyak 


diberikan 

warna. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 






Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



108 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 













Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan kosakata yang 
berhubungan dengan anggota keluarga besardengan benar. 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat mempraktikkan cara 
memperkenalkan anggota keluarga besar dari gambar/foto yang dibawa 
siswa secara lisan dengan benar. 

3. Dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar 
kelas, siswa mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat 
sehari-hari dengan baik. 

4. Dengan melakukan pengukuran berat pada benda-benda di sekitar kelas 
dengan alat dan satuan tidak baku siswa mampu mengetahui berat 
benda dan mengukur benda dengan alat dan satuan tidak baku dengan 
baik. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks. 

• Alat ukur panjang sederhana. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bernyanyi bersama-sama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 

• Siswa menyimak penjelasan tentang tujuan dan kegiatan belajaryang 
akan dilakukan hari ini. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


<109 



Kegiatan Inti 



• Siswa diminta mengamati teks di buku 
siswa, kemudian menceritakan mengenai 
pengalamannya bermain dengan saudaranya. 

• Kemudian, siswa diminta menceritakan 
mengenai pengalamannya bermain dengan 
saudaranya. 






lirjnicim bcritiina 11 Uny cJeniljirCi, 

Hoti stntww] liado tcritira, 

WdIou piliKhan Kami kadang berbetia. 
Dcngan bcrbagi tah ada ketewa 


• Kegiatan mengukur panjang benda dengan 
alat sederhana dengan satuan tidak baku. 

• Siswa diminta berkelompok dan membuat alat 
ukur panjang yang dicontohkan di buku siswa. 

• Alat ukur adalah benda yang tidak asing di 
sekitarsiswa dengan panjang yang sama, 
contohnya korek api. Jika siswa mempunyai 
alat yang lain dipersilakan. 

• Siswa mengukur benda-benda di sekitar kelas 
dengan alat ukur panjang sederhana tidak 
baku, kemudian menuliskan hasilnya di tabel 
yang disediakan di buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa melakukan rewewatau 
kesimpulan pembelajaran. 


Ct-ri ttikUil terttartij ScSudum MtpuputrU 
(lpo Kccjialan yunq diiukoinyu 
s«rla pcrmainan yiano kamu fnaii*oo 
beraumu 5uuda<yj Scpapumu- 
Apriktjh hamu scnang beomain 
bersama saudaea sepupumu? 



Lani dan adiknya sedan^ men^ultur panjang benda. 
Akil yang diaunokan adatoli liarek api. 

Kacak qpi dupdt diqurukun untuk rn*fiijukuf 
pan|anq benda. 



• Sebelum pelajaran ditutup, guru mernmta 
siswa melakukan retleksi kegiatan hari ini. 


• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 


Pemlaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat 
pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 
Tes tertulis. 


110 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 







3. Pemlaian Keterampilan 


Kriteria 

Baik sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbmgan 
Skor 1 

Bercerita mengenai 
pengalaman 
bermain dengan 
saudaranya 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, percaya diri 

Hanya 

memenuhi 3 
kriteria 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria 

Mengukur panjang 
benda dengan alat 
tidak baku 

Mengukur panjang 
dengan alat 
yang tidak baku 
dan dikerjakan 
oleh semua 
siswa di dalam 
kelompoknya 

Mengukur 
benda dengan 
alat yang 
tidak baku 
dan sebagian 
siswa dalam 
kelompok 
yang bekerja 

Mengukur 
benda dengan 
alat yang 
tidak baku 
dan hanya 
dua orang 
yang bekerja 

Mengukur 
benda 
dengan alat 
yang tidak 
baku dan 
hanya satu 
orang yang 
bekerja 


Bercerita 



Menulis cerita sesuai ilustrasi yang diberikan 



111 


Subtema 5: Keluarga Besarku 









































Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Bahasa lndonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.3 Mengi'denti'fikasi' 
keberagamankarateristik 
i'ndi'vi'du di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
i'ndividu di rumah. 


Kompetensi Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



i 


Matematika 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


112 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar dan contoh dari guru, siswa dapat 
memperkenalkan saudaranya dan bercerita pengalaman bermain dengan 
saudaranya dengan baikdan benar. 

2. Dengan melakukan bermain peran keluarga, siswa dapat memahami 
kedudukan keluarga dengan benar. 

3. Dengan menyimak gambar, siswa dapat mengetahui mana yang tinggi, 
rendah, panjang dan pendekdengan baik. 

4. Dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu melakukan 
kegiatan mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku 
dengan tepat. 

5. Dengan menyimak gambar, siswa dapat bercerita pengalamannya 
beribadah bersama keluarga dengan baik. 

6. Dengan menyimak gambar dan menjawab pertanyaan di buku siswa 
mengenai pengalaman beribadah dengan anggota keluarganya, 
siswa mampu menyebutkan kedudukan angota keluarga berdasarkan 
kedudukannya dengan baik. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks 

• Foto keluarga besar 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan bercerita. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 


belajar. 


Subtema 5: Keluarga Besarku 






• Siswa menyimakteks bermain peran. 

• Guru mencontohkan bagaimana caranya 
bermain peran. 

• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
terdiri dari dua orang, kemudian bermain peran 
sesuai teks di buku siswa dan yang sudah 
dicontohkan oleh guru. 






^Nijnri y.tntj Iw 1 11 * ok 7 


Ajirj yrtiig dilailytikUrt kclktrk? 

Apo ¥«ng mrmhipt S-ili rm*fsi&a smdng? 



• Siswa diminta untuk mengamati gambar 
keluarga Udin di buku teks. 

• Siswa dan guru berdiskusi mengenai gambar 
keluarga Udin yang berbeda tingginya. 



• Selanjutnya siswa mengisi latihan dibuku siswa 
mengenai perbandingan tinggi dan pendek 
sesuai gambarteks keluarga Udin. 



Antatl gambor henikut. 



Jaurablait pcflanyaan di bowalj tni bcrdaseirltein 
aambar pilihlob ka(a>-ka!a di datom kotak Fnii. 


i Lrtrit» pmjjartp lirtggi pttrkHek lertirtpgt 
I trtpendek 

CcnlEtib: Ayuh Udin kr-bih linyyi doni ihrr 

Udin leblhi_dari Kakak. Udln. 

K(*ok Udiri lctiih-_dor=i Ibu- 




• Jawaban sudah di sediakan di dalam kotak 
jawaban. 



• Siswa mengamati gambar Udin sedang salat 
berjamaah dengan keluarganya. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
pernah beribadah bersama-sama dengan 
keluarga besarnya? 


Ulin ____ l: i ktkwga 

Aydh Udin_di kclucegonyu. 

Septhdei Udio dtiri poda inohil 

meiinemnyet. 

Corikih' scptdyh ■bcndeidi wkitm kdosmu 

bOrtdirtgkOrt rtktnn ynnti tirnjm drtrt yrtrtg ndt-k 
lctlu ecrUckort di dcpHjn kclets. 



tJclirt ■Cctlrtiitj beribddah dericjcm kelucircjnrlyci 
Seiiong sckeili bisa bertbodah dengan kdurtrgo. 
Appks#) komu pcr'nt*i bcribrtdoh bcrsonM 

kcilucwc^jr-nj? 

(tHTU_ 


114 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






















• Kemudian setelah itu, siswa diminta menceritakan pengalaman 
beribadah dengan keluarganya di depan kelas. 



• Siswa juga menuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama 
keluarga besarnya di tabel yang sudah disediakan di buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa melakukan review atau kesimpulan pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Kunci Jawaban dan skor 

Latihan mengisi istilah panjang yang tidak baku pada soal di buku siswa. 
Contoh- Ayah Udin lebih tinggi dari Ibunya 
Ayah Udin lebih tinggi dari Kakak Udin. 

Kakak Udin lebih pendek dari Ibunya. 

Udin terpendekdi keluarganya. 

Ayah Udin tertinggi di keluarganya. 

Sepeda Udin lebih panjang dari pada mainannya. 

Total skor: 100 

Skor masing-masing soal 20 20 x 5 = 100 


Subtema 5: Keluarga Besarku 


115 




3. Pemlaian Keterampilan 


. 

lebih panjang tinggi pendek 


tertinggi 

V.. 


terpendek 


Kriteria 

Baik sekali 

Skor 4 

Balk 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bermain Peran. 

Ada ekspresi, gerak 
tubuh, intonasi 
dan kelancaran 
membaca. 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi' 1 
kriteria. 

Belum 

mampu. 

Menyampaikan 
benda yang panjang 
dan pendek. 

Ada benda yang 
dibandingkan, 
penjelasan jelas, 
berekspresi dan 
suara jelas. 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria. 

Belum 

mampu 


Remedial 

Mengulang penjelasan tentang silsilah keluarga dan satuan panjang tidak 
baku. 

Kegiatan Alternati'f (Pengayaan) 

• Kunjungan ke rumah teman 

• Siswa menggambar rumah keluarganya 

Refleksi guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 



-\ 

V_ 

_ ) 


• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 


r 

N 

v 

_ J 


116 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


















Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 


/- 

-\ 


J 


Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 


/- 

\ 

_ 

_ J 



Subtema 5: Keluarga Besarku 













Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1.3 Menerima keberagaman 
karakteristik individu sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
di' rumah 

2.3 Menampilkan kebersamaan 
dalam keberagaman 
karakteristik individu di rumah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 



Bahasa Indonesia 


3.8 Merind ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 



PJOK 


3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya 

4.4 Membuat karya dari bahan alam 


118 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 

























Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 








Membaca teks. 

Menulis ungkapan terima kasih. 
Menulis ungkapan pujlan. 

Meronce. 

Membuat daftar petugas kebersihan. 


Membaca teks. 

Mengamatl teks. 

Bercerita tentang ungkapan meminta tolong 
dengan tema kebersamaan dalam keluarga. 
Main Lompat karung 


Membaca tek bergambar 
Membandingkan berat benda dengan satuan 
tidak baku 

Menncatat cara membersihkan rumah 
Mengetahui alas kaki 


Membuat blngkai foto 

Mencocokan ungkapan dengan gambar 

Bermam lompat katak 


Menulis ungkapan terima kasih 
Membuat kalimat darl kosakata keluarga 
besar 

Mengukur berat benda dengan lalhant dan 
satuan tidak baku 


Membuat poster untuk mengajak 
membersihkan rumah dengan tema 
kebersamaan dalam keluarga 
Mengukur benda tinggi atau pendek 
Bermain peran 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian, membuat daftar piket 

Keterampilan: 

• Meronce, menulis ungkapan terima kasih 
dan pujian 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian 

Keterampilan: 

• Berbicara di depan kelas dan lompat 
karung 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks bergambar, 
membandingkan benda, 

Keterampilan: 

• Membaca dan membandmgkan benda 
dengan satuan tidak baku 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian. 

Keterampilan: 

• Membuat bingkai dan bermam lompat 
katak. 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kalimat ungkapan terima kasih 

Keterampilan: 

• Menulis kalimat ungkapan terima kasih, 
mengukur benda berdasarkan ukuran dan 
alat tidak baku 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Panjang-pendek, tinggi-rendah 
Keterampilan: 

• Bermain peran, pengukuran panjang- 
pendek, tinggi-rendah. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


119 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Mermci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


SBdP 

Kompetensi' Dasar: 

3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya. 

4.4 Membuat karya dari bahan alam 


120 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Urcrian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengar cerita guru, siswa mampu bersyukur memiliki 
keluarga dengan baik. 

2. Dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu mengenal 
ungkapan terima kasih dan mengucapkannya dengan baikdan benar. 

3. Dengan menyanyikan lagu kasih ibu, siswa mampu mengungkapkan 
ungkapan pujian, baiksecara lisan maupun tulisan dengan baik. 

4. Dengan meronce, siswa mampu mengkreasikan hasil alam, yaitu biji atau 
kerang dengan baikdan memiliki nilai keindahan. 

5. Dengan memilih gambaryang menunjukan kegiatan membersihkan 
rumah, siswa dapat mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam keseharian 
di rumah dengan baik. 

6. Dengan membuat daftar piket di kelas, siswa mampu memiliki tanggung 
jawab yang sama terhadap kebersihan lingkungannya dengan benar. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Tali senar atau tali kasur. 

• Biji dan kerang. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bermain tebak-tebakan nama- 
nama benda 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


<s 



Kegiatan Inti 



• Guru mengawali pembelajaran dengan 
membacakan teks pada buku siswa. 

• Siswa diingatkan kembali mengenai anggota 
keluarga, selain ayah, ibu, kakak, dan adik. 

• Kemudian, siswa diminta berdiskusi mengenai 
kebersamaan bersama keluarga. 



• Siswa diminta menyebutkan lima cara 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada 
Tuhan atas anugerah kebahagian dapat 
berkumpul bersama keluarga. 



• Siswa diminta mengamati teks pada buku 
siswa mengenai berterima kasih kepada orang 
tua. 


• Siswa mengemukakan pendapat tentang cara 
berterima kasih kepada orang tua. Masing- 
masing siswa dapat memberi satu contoh. 

• Setelah menyimak teks diskusikan dengan 
siswa bagaimana kita dapat berterima kasih 
kepada ibu, siswa menuliskan ungkapan lima 
cara siswa mengungkapkan cara berterima 
kasih kepada kedua orang tuanya. 




Denoartian cetita aurumu. 



Bersyukur memiliki keluarga 

Mmggu pogi Siti <Jan kcluarganya pcrgi kc pantai 
Mcreka piknik dan berenong di pontai. 

Ayali dan itw Siti ntcnyiapkan makanan. 

Siti dan adiknya bcrmam posir. 

Kcluorqa Siti sonaat bahagto. 

Mcrcko sclalu bcrkumpul bersamo. 


Sctlap harl Sitl bcrsyukur kcpodo TUhan 

Slti bcrsyukur karcna dibenkan kciuaroo bahogio 

Siti bcrsyukur dcngnn cara mcnjadi anak yong bok 



Bogoimana caramu bcrtcrima kasih krpada Tuhan? 
Sebutkan limo cara kamu mcngungkapkan tenma 
kasih kcpado Tuhan. 


2 . 

y 



Sctiap orang senoncj bersama dcngan keluarqanyo 
Yuk, kito amati Siti dcngon kcluarganya 
di molam hari. 



122 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 













Siswa menyanyikan lagu Kasih lbu. 



• Siswa diminta menyimak teks yang 
berhubungan dengan lagu Kasih Ibu. 



• Setelah membaca teks, siswa diminta menulis 
dan menceritakan di depan kelas bagaimana 
mereka memuji ibunya. 



• Siswa diminta mengamati gambardan 
membaca teks mengenai kegiatan Dayu 
membantu ibunya di dapur. 

• Guru memberikan pertanyaan : Apa yang 
sedang dilakukan oleh Dayu? Apakah kalian 
pernah melakukan hal yang sama, yaitu 
membantu ibu di rumah? 



• Kegiatan meronce: 

~ Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. 

~ Guru menyiapkan tali dan melubangi bahan 
dasar ronce seperti pada gambar yaitu 
batang daun singkong, biji-bijian, seperti 
pete cina atau kerang di buku siswa. 



Siti dan kHuarganya %«?dar;g brrnyanyi bertama. 
Logu yang dinyanyikan odaloh 'Kasih R>u' 

Vuk kita btrrrryanyi bersarna. 


Kasih Ibu 

Karyo SM Morhtar 
Kasih ibu kepada beta. 

Tt*. tertiiriggu Mtpanjaog rnasa. 
Haryo memberi tak harap kemboii 
Bogoi sona surya menyrnari dunio. 


Pernahkah kamu bernyonyi bersama keluarga? 

Bagaimana perasoonmu bersamo keluargamu? 

Dengarkan cehto gurumu 

Lagu tersebut bercenta tentong iba 

Logu yang memuji kosih soyang ibu kepodo kito 

Dan lagu tersebut kita diojarkon 

untuk sayong kepodo ibu 



R>u meoyayargi kito sepanjong masa 
KJto harus berterimo kosth kepodanya 
Kita bisa menghiburnyo dengon ungkapan pupan 


Bagatmana kamu memuji ibumu 
TUlis dan centakon di depan kelas 
Contoh: Ibu wanita kuat yong membuatku menjadi 


2 . 


4 . 



Membontu Ibu dl Dapur 

Dayu si Jcn membontu ibu 
Doyu mencuci pinng dan menyapu. 

Doyu membuang sampoh ke tempatnyo. 
Sebogai hodiah otas bantuan Dayu, 

Rmi Dayu memberikan satu kantung biji 
kocong tanah. 

Dayu memmta ihn ibunya 
untuk membsiat kera|man. 

Dayu meronce biji kacang tanali menjadi bogus 



Mari klta mantaatkon hasil alam untuk kerajinan. 
Apakah kamu pernah meronce? 




Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 












~ Siswa berlatih meronce bersama-sama. 

~ Hasil meronce bisa digunakan untuk membuat gelang atau kalung. 

• Siswa mengamati gambardi buku siswa yang menunjukkan kegiatan 
siswa di rumah. 

• Siswa kemudian diminta berlatih memilih gambaryang menunjukkan 
kegiatan membersihkan rumah. Siswa dibantu guru membuat jadwal 
piket kebersihan kelas. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang bagaimana membuat jadwal 
piket. 

• Siswa dibantu guru membuat jadwal piket kebersihan kelas. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Pemlaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 
Latihan soal di buku siswa. 

Menulis lima ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan Orang tua. 
Menulis lima kalimat pujian kepada lbu. 


124 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



3. Pemlaian Keterampilan 

Rubrik bercerita dan memberikan ungkapan terima kasih 


Kriteria 

Baik sekali 

Skor 4 

Balk 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbmgan 
Skor 1 

Kemampuan 

bercerita 

Lancar, intonasi ada 
dan menggunakan 
ungkapan terima 
kasih dan pujian 
dengan baik, beralur 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria. 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria. 

Belum 

mampu. 

Kepercayaan diri 
dalam memberikan 
tanggapan 

Tidak terlihat ragu- 
ragu 

Terlihat 

ragu-ragu. 

Memerlukan 

bantuan 

guru. 

Belum 

menunjuk- 

kan 

kepercayaan 

diri. 


Rubrik Meronce 


Kriteria 

Baik sekali 
Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Kemdahan 

Sangat Indah 

Kurang lndah 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Kerapian 

Sangat lndah 

Kurang lndah 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Kegunaan 

Dapat 

digunakan 

Kurang dapat 
digunakan 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Pemanfaatan 
bahan alami 

Seluruhnya 
menggunakan 
bahan alami 

Setengah 
atau lebih 
menggunakan 
bahan alarm 

Kurang dari 
setengah 
menggunakan 
bahan alarm 

Tidak 

menggunakan 
bahan alaml 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 





Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



PJOK 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


126 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 










Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan kosa kata 
ungkapan terima kasih lisan atau tulis dengan tepat. 

2. Dengan mengamati gambarsiswa mampu menunjukkan kosa kata 
ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 

3. Dengan melihat contoh bermain balap engklek (lompat dengan satu 
kaki), siswa mampu mengetahui prosedur gerakan melompat satu arah 
sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

4. Dengan melihat contoh, siswa dapat melakukan gerakan lompat dalam 
permainan lomba balap engklek (lompat dengan satu kaki) dengan baik 
dan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Keglatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpm doa. 

• Guru melakukan apersepsi mengenai cerita lucu yang dikaitkan dengan 
pelajaran 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 
dan tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan lnti 


• Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa 
mengamati gambarteks buku siswa. 





Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 







• Guru bertanya kepada siswa, apakah siswa 
pernah mendapatkan hadiah dari keluarganya? 

• Siswa mengemukakan pendapat terhadap 
peristiwa yang terjadi. 


• Siswa mendikusikan apa yang harus mereka 
jawab atas pengamatan gambar teks buku siswa. 

• Siswa memberikan ungkapan terima kasih 
secara tulisan. 


Ayo Berdiskusi 


• Kemudian dilanjutkan dengan siswa 
mengamati gambarteks buku siswa, kemudian 
berdiskusi dengan temannya untuk dapat 
memberikan ungkapan permintaan tolong 
secara tertulis. 

• Perwakilan siswa bercerita di depan kelas 
menanggapi jawabannya terhadap gambardi 
buku teks siswa. 



• Siswa menyimak penjelasan guru 
mencontohkan cara permainan lompat balap 
engklek (lompat dengan satu kaki). 

• Siswa diminta melakukan lomba lompat engklek. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan 
refleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan 
sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat 
pedoman penilaian sikap) 


Diikuaikan dtngon tcmanmu 

I. Apa yang hcirus U<Jin katakan kepoda oyah? 

2 kka Ayohnya mtmbantu Udin, opo yang harus 
Udin katakan? 

Crritakan di drpan krlas 



Udin srdang brrkumpul drngan kriuorga brsarnya 
Paman Udin mrmbuat lamba tornpat rngklrk 



Prmahkoh kamu brrmain lampat rngkirk 
(lompot solu kaki)? 

Vuk, kitn mnin hrrsnmo 

t. Siswo berdiri brrjo/or di garis awol 



2. Berdiri dengan trgak, angkat satu kaki, 
dan sotu logi berdiri cengan kakoh. 

3. Keduo tangan saling menyeimbangkan. 



128 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




2. Pemlaian Pengetahuan 

~ Tes lisan tentang bagaimana menunjukkan ungkapan terima kasih 
~ Tes lisan tentang bagaimana menunjukkan ungkapan permintaan tolong. 

3. Penilaian KeterampMan 

~ Melakukan gerakan loncat pada permaianan balap engklek (rubrik 
terlampir). 


~ Menceritakan tanggapan mengenai ungkapan permintaan tolong 


Kriteria 

Baik sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Melakukan 
gerakan lompat 
lomba balap 
engklek 

Melakukan gerakan 
lompat dengan baik, yaitu 
badan tegak lompatan 
baik dan mendarat 
dengan folow through 
atau lutut memantul 

Juara dan loncat, 
konsisten dari awal 
sampai garis akhir 

Juara dan 
loncat, 
konsisten 
dari awal 
sampai garis 
akhir 

Juara dan 
loncat hanya 
sampai' 
pertengahan 
lomba 

Tidak loncat 

Menceritakan 

tanggapan 

mengenai 

ungkapan 

permmtaan 

tolong 

Sesuai dengan ungkapan 
permmtaan tolong, 
lancar, intonasi ada dan 
menggunakan kosakata 
perkenalan dengan baik, 
beralur 

Hanya 

memenuhi' 3 
kriteria 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Belum 

mampu 


Lembar Penilaian Keterampilan: 

Melakukan gerakan lompat lomba balap engklek 


No 

Nama 

Siswa 

Melompat 
dengan posisi 
badan tegak 

Mendarat 
dengan follow 
through (lutut 
memantul) 

Juara 

Konsisten 
melompat 
dari awal 
sampai 
akhir 

Predikat 

1 . 



S 


- 

Baik 

sekah' 

2. 


- 

V 


- 

Baik 

3. 

Dst 







Menceritakan ungkapan permintaan tolong 


No 

Nama 

Siswa 

Ungkapan 

lancar 

Berintonasi 

Menggunakan 
kosa kata yang 
tepat 

Beralur 

Predikat 

1 . 





- 

Baik 

sekali 

2. 


- 


V 

- 

Baik 

3. 

Dst 





Kurang 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


(129 
































Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


Matematika 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


130 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks bergambar, siswa mampu menunjukkan 
ungkapan terima kasih dengan baik. 

2. Dengan mengisi latihan di buku siswa mengenai berat benda dengan 
satuan tidak baku maka siswa mampu membandmgkan lebih dari dua 
objek benda/situsi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari 
(paling berat, ringan) dengan baik. 

3. Dengan mengisi latihan di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda 
berdasarkan berat benda ( lebih ringan, lebih berat) dengan baik. 

4. Dengan mendata teman dalam membantu orang tua membersihkan 
rumah, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam 
hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. 

5. Dengan mengamati gambardan mengerjakan latihan di buku siswa 
mengenai penggunaan alas kaki, siswa akan mampu mengunakan alas 
kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Alat ukur berat tidak baku. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Keglatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas 
agarsiap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 
doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan 
bemyanyi bersama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 




Bocakih teiu bergambar dt bowah in<. 

Podo hari Minggu membersihkon kebun 


brrsomo 


9t 


L>i f 0,10 kebun ywKJ songot luas 

1 rneitcubul rf>4f|jV|lU liar. memangkas 


tanaman yang hdak rapi. 

^mcmupuk don mcnyirom tanaman 
^^senmto btsu berkuinpul dengon krluaigo 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 




Kegiatan Inti 


Ayo Membaca /g \\ 


• Siswa diingatkan kembali mengenai 
pentingnya kebersamaan bersama keluarga. 

• Siswa diminta membaca teks bergambardi 
buku siswa dengan tema kebersamaan dengan 
keluarga. 




® n 'n. a •*-= 

Doyu Ibudan Ay<ti Rurn(lh B«rterimo PuH 
Uoyu kasih 


Kumput Bunpa 



Prmnhltnh feamu mnnbanlu omno Hia? 
Bugoim -uno Kainu mtmbamu mc/trlio? 
Siti memtiOiHu Uwnyiti 
dcnocHi mtmScrtikort rumoli. 



• Siswa menyimak teks mengenai kegiatan Siti 
dalam membantu orang tuanya di rumah- 

• Guru kembali bertanya kepada siswa, apakah 
pernah melakukan kegiatan yang sama seperti 
Siti di rumah? Kegiatan apakah itu? 

• Kemudian, setelah itu siswa diminta menyimak 
gambar mengenai perbandingan berat benda- 
benda yang ada di rumah. 

• Siswa hanya mencentang gambaryang 
dianggap lebih besar berdasarkan gambar 
timbangan berat. 



• Setelah kegiatan mencentang gambar 
yang dianggap lebih berat, siswa diminta 
mengamati kembali gambar benda-benda di 
rumah Siti, kemudian menyusun benda dari 
yang teringan sampai yang terberat. 

• Siswa kemudian menjawab pertanyaan setelah 
menyusun benda-benda di rumah Siti. 


Ayo bontu S«ti membondmgkon berat bendo 
di rumohnyo 

Brn tondo centang ( / ) pada gambar yong lebih 
berat 




Mrnuruhnu manuM*l t*ndn|Kiirng|ieiut? 
Menurutmu manakOh benda polmg rlagart? 
SujurtlOh btrtdrtdari yartg terirtgtM k* yrtrtg lcrtriat 


Ewi tomJa centang t/) untuk bertrla yang letnh 
beraH 

+ I® i + % 



132 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 












• Siswa dirmnta menceritakan kegiatan teman- 
temannya dalam membantu orang tuanya di 
rumah dengan cara mendata dan menuliskan 
ke dalam tabel dalam membantu orang tuanya 
membersihkan rumah- 




Amali ggm|>pr ditwwgii inL 

LKHin twrioma k-eluwyti oktin penpi k-ebun 
bHMuni, 



UcJin senang berlibur bcrsomo Hel uorgo 

Apg ymng incrcko gunokon ogor kr^inyn tnws^l? 

U LHjuirri oiici dcngonmu? 

Api&cii ymiij linn knmu pnkci jikri kcluin r i iinrili' 
PilihWi oks koki yting bifn<w di ini 


• Siswa diminta mengamati gambar kebersamaan keluarga Udin ketika 
berkunjung ke kebun binatang. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. 
Kegiatan Penutup : 

• Guru melakukan reWewatau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

pengamatan dan pencatatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran. 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes membaca dan latihan perbandingan berat benda. 

3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baik sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbmgan 
Skor 1 

Bercerita 
pengalaman 
mendata 
teman sekelas 
dalam kegiatan 
membantu orang 
tua membersihkan 
rumah. 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, dan percaya 
dlri 

Hanya 

memenuhi 3 
kriteria 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 










Format Penilaian Keterampilan 

Bercerita pengalaman mendata teman sekelas dalam kegiatan membantu 
orang tua membersihkan rumah. 


No 

Nama Siswa Kalimat 

yang 

diucapkan 

lancar 

lntonasinya 

tepat 

Alur 

percakapan 

runut 

Percaya 

din 

Predikat 

1. 

V 


V 



2. 

s 






3. Dst 


134 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PJOK 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memaharm gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merind ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


SBdP 


Kompetensi' Dasar: 

3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya. 

4.4 Membuat karya dari bahan 
alam. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


135 

















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat bingkai foto dari hasil alam, siwa mampu 
mengidentifikasi pemanfaatan hasil dari makhluk hidup (hasil alam) 
dalam membuat karya kerajinan (bros kulit kerang, melukis kulit telur, 
kemoceng dari bulu ayam, atau meronce biji tanaman) dengan baik. 

2. Dengan membuat bingkai foto yang dicontohkan guru, siswa dapat 
membuat karya seni memanfaatkan hasil alam dengan baik. 

3. Dengan memasangkan gambar dan ungkapan yang tepat, siswa mampu 
menunjukkan ucapan terima kasih dan permintaan tolong menggunakan 
kalimat yang baik dan benar. 

4. Dengan memasangkan gambar dan ungkapan yang tepat, siswa mampu 
menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan tepat. 

5. Dengan bermain lompat katak, siswa mampu melakukan gerakan 
melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan/atau 
tradisional dengan baik. 

6. Dengan bermain lompat katak yang terlebih dahulu dicontohkan oleh 
guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat satu 
arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Foto keluarga besaryang sudah dibingkai 

• Bingkai unik 

• Buku siswa 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan cerita yang menanamkan 
sikap yang baik. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 


136 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

• Setelah itu, guru membawa siswa ke halaman 
sekolah/lapangan olahraga. 

• Guru sudah menyiapkan alat dan bahan untuk 
membuat bingkai. 

• Siswa berkelompok dan membuat bingkai dari 
hasil alam. 




Kjeterturrttttiil ngnrt keluclrga 
sungguh mcnycnangium. 

K<:tKT '.tn i1ci<in ki r lu'Llrtju Ek'rn crititKKSikLirl 
ctrnrjuri lutM IjkiTclmrj. 

Vuk kim irhtrt Scmi mtci>dcipfcLjfs 
ijiituk foto ktluargGiiyo 



• Siswa diminta menyimak teks dan gambar di 
buku siswa mengenai kegiatan Beni membuat 
bingkat foto keluarganya. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
mempunyai foto keluarga? Terbuat dari apakah 
bingkai foto tersebut? 



• Siswa diminta membuat kelompok, kemudian 
mencari ranting pohon atau kayu bekas untuk 
dijadikan bahan dasarbingkai foto. 

• Setelah siap dengan bahan-bahan pembuatan 
bingkai dari ranting-ranting kayu, siswa 
diminta membuat bingkai tersebut dengan di 
contohkan dan dibimbing oleh Guru. 

• Ranting kayu diikat tiap ujungnya membentuk 
bangun persegi empat, sedangkan untuk bahan 
kayu ujungnya di paku. Kegiatan memaku pada 
bahan kayu tersebut dilakukan oleh Guru. 


Beni sedong membual bingkoi foto 
Bmrjkoi i*c>n cliiempel folo tieni 
dengon kctuorgo bcsarrryo 
Bingkai tccbuat dori hasil alam. 

Kcrang dan biji ditempel oqor tampak mdah. 



Membual Wogkoi folo darl rontlng pohon aiau 
kayu brkas 

Gurumu akan membenkan conloh terlebih dahulu. 
1. Siapkan ranting kayu alau kayu bekas. 



2. Bualkan Bmgkoi dengan merongkoc roniing 
atau kayu bekas dalam bentuk persegi 
atou persegi panjang. 

3. Ikal ranting di setiap sudut, 
sedongkan untuk kayu di paku. 

Mintalah bontuan gurumu untuk memaku 



4. Hias pinggiron bingkoi dengan hasil alam 
seperti biji dan kerang. 

a o 

5. Tempelcan foto kebersomoonmu 
dengan keluarga. 



6. [empekon hasil karyomu di kelas. 


m 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 



















• Siswa dimmta mengerjakan latihan di buku 
siswa yaitu mencocokkan antara gambardan 
ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. 



• Siswa diminta keluar kelas menuju lapangan 
luas. 


Kebersamoan keluarga Eck> dilakukan «etiap hari. 
Setiap malam mereka brrkumpul Iwrsomo 
tii rumari. 

Ayah Edo membaca karan. 

Ibu menjahit don merojut pakoian. 

Edo mengerjakan tuqos sekolah 
Tcrkodong Edo mcmcrlukon bontuon 
keriua arang Itianyn. 

Ayo bontu Edo don orang tuonyo 
menyampaikon ungkapan yang lepot. 



Pikhlaii urgkapon yong tepat untuk gambar 
di tsawah ini dengon membuat ga th (-► ) 

Wow Edo hcbot, |odi 
I nnak mondin 

Ayoh boleh minto tolong 
untuk membantuku. 


Trrimo ko-uh ayah oto\ 
bantuonnya 



• Kemudian siswa diminta memperhatikan guru 
ketika memberikan contoh gerakan lompat 
katak yang baik dan benar. Sikap lompat harus 
sangat memperhatikan posisi badan, kaki, 
dan tangan ketika mendarat. Badan tegak 
lurus, posisi tangan ke depan tegak lurus, dan 
mendaratlah dengan dua kaki dengan gerakan 
lutut kaki memantul (follow trough ) agar tidak 
cedera. 

• Siswa bersiap dan latihan lompat katak. 
Setelah siap, siswa pun bermain lompat katak. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 


Sitl scdang bcricunjung Kc rumah pomonnya. 
P*rton 5r1i mcr.gundortg seluruh he-luorgo bcyomytt. 
Poman Sili sedang syukuron rumoh borunya. 

5fti dan sepupunyo bcniMiii di pchurongon. runah- 
Scpupu Sttl mcngpjah bcrmain lctnpol kolah. 



ApoKdli Komu ptrnah bsnmolin lompat KaioKt 
iruk kito bcrmoiri 

£? 

1. Ayo kild rncnuju Inpohgan yOiig tuo$. 

2 . KilOi lombo kjmpod kalok. 

3. L or n p ut I ofi yang ii n.gg i 

4. Hoti-hati rangor- sompai mcnobr-ok. Ec 



Btrsama orang ruamu lai ihon menulu 
ungkopan tcnma Kosih. 




• Setelah selesai melakukan kegiatan belajarguru meminta siswa 
melakukan refleksi kegiatan hari ini. 

• Kegiatan ditutup dengan doa bersama. 


Pemlaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Latihan tertulis di buku siswa. 

Kunci jawaban dan skor latihan. 


138 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








Pilihlah ungkapan yang tepat untukgambardi bawah ini dengan membuat 
garis ( ►) 



Wow Edo hebat, jadi anak 
mandin' 


Ayah boleh mmta tolong 
untuk membantuku 




V 


Terima kasih Ayah atas 
bantuannya 

V 






Total skor: 100 

Skor masing-masing soal: 100/3 
3. Penilaian Keterampilan 


Membuat bingkai foto dan lompat katak 



Rubrik Kriteria 

Keterampilan 

Bafk sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Simetris, rapi, dapat 
digunakan, tampak 
ada hasil dengan 
diberi berwarna dan 
indah 

Semua kriteria 
terpenuhi 

Hanya ada 3 
kriteria 

Hanya ada 2 
kriteria 

Hanya ada 1 
kriteria 

Lompat katak 
dengan gerakan 
yang benar, yaitu 
berdiri dengan 
tegak, kedua tangan 
kedepan dengan 
meyeimbangkan 
badan dan 
mendarat dengan 
kedua kaki' dan lutut 
memantul (follow 
through). 

Memenuhi 4 kriteria 

Hanya ada 2 
kriteria 

Hanya ada 
Ikriteria 

Tidak bisa 
lompat 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


139 










Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa lndonesia 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Mermci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 




140 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca ungkapan terima kasih, siswa dapat menunjukkan 
ungkapan terima kasih benar. 

2. Dengan latihan menulis ungkapan permintaan tolong, siswa mampu 
menggunakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 

3. Dengan membandingkan berat mainan gambar di buku siswa, siswa 
mampu membandingkan lebih dua objek/situasi konkret menggunakan 
kalimat sehari-hari (paling tinggi) dengan benar. 

4. Dengan mengisi kegiatan latihan soal mengenai berat benda pada 
latihan soal di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda 
berdasarkan berat benda ( lebih ringan, lebih berat). 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks 

• Gambar benda 

• Mainan 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan 
melakukan nyanyian dan gerakan kepala 
pundak lutut kaki. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

• Siswa menyimak penjelasan tentang apa 
kegiatan belajaryang akan dilakukan hari ini. 



MHokukon kegemoron bersomo keluorpo 
songat menyenongkon. 

Keluorga Sili gema» menuli>. 

Siti ingin menulis ontuk ibunyo. 




Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 



Kegiatan lnti 


Siti mcnulis ucopon terimo kosih kepado Ibunyo 
Yuk kito |uoo menulis. 

Kito menulij ucapon terimo kasih 
untuk orang tua kita. 

Tul.s sehanyak sepuluh koli. 

tc itnui luisiK il>u 



• Siswa diminta berlatih tulisan tegak 
bersambung dengan dicontohkan guru, 
kemudian siswa menulis kata ungkapan terima 
kasih dengan tulisan tegak bersambung. 

• Siswa juga diminta menuliskan lima ungkapan 
permintaan tolong. 


TUlis hmo tulison mengenai ungkapan 
permintoon tolong. 

Contoh: Geni t>iso toiong bantu soyo 
mengongkat meja. 

Ucapkon terimo kasih kepada siapa pun 
yang memberi pertdongon. 




• Siswa mengamati gambar mainan Edo, 
kemudian menjawab latihan di buku 
siswa mengenai berat mainan yang diukur 
menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu 
timbangan gantungan. 

• Siswa mengisi latihan di buku siswa 
berdasarkan keterangan gambar timbangan. 

• Setelah mengetahui berat benda, siswa 
mengurutkan berat benda mainan Edo dari 
yang terberat ke yang teringan. 

• Siswa diminta mengamati gambar kegiatan 
kebersamaan keluarga Beni di buku siswa. 

Beni sedang mengukurtiga benda dengan alat 
ukur tidak baku yaitu menggunakan air. Benda 
yang mengapung berarti ringan, benda yang 
melayang berarti lebih berat dan benda yang 
tenggelam berarti beratsekali. 

• Siswa diminta mengukur benda di sekitar 
kelas dengan alat dan satuan tidak baku. 
Pengukuran dapat dilakukan menggunakan 
penggaris dengan benda penyeimbang 
batu kecil. Setelah mengukur, siswa diminta 
menyusun benda-benda tersebut dari yang 
terberat sampai yang teringan. 



Mcreko iagin tahu 
momoo siapo yong lebih berat 
Mereko mengukur 
menggunokan timbongao 
sederhano trrbuat dan 
gantungan boju. 




Ukurloh brrat brndo-brnda di srkitor kriasmu 
Gunakon cara yonq menank 
Komu biso mrnggunakan prnggaris ponjong 
kemudian di tengahnyo diberi peitohan 
Gunakon botu otou prnghapus krcil 
sebagoi penyrimbong. 



m 


Susunloh brnda-bendodan yang trrbrrat sompai 
yang trringon. 


142 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan rewei/i/atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup guru meminta siswa melakukan retleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 


Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis. 

Kunci jawaban dan skor penilaian. 

Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. 

1. Berapa kelereng berat mainan robot dengan 
bebek jika digabung bebek karet bersama? 

Jawaban: 7 kelereng. 

2. Berapa kelereng berat mobil-mobilan 
dengan bebek karet jika digabung bersama 
Jawaban: 8 kelereng. 

3. Berapa beda kelereng antara boneka 
dengan mainan robot? Jawaban: 2 kelerang. 

4. Berapa beda kelereng antara mobil-mobilan 
dengan bebek karet dengan mainan robot? 

Jawaban: 2 kelerang. 

Total skor: 100 

Skor masmg-masing soal: 25 

Latihan ini hanya sebagai contoh, guru dapat menyesuaikan dengan 

mainan yang dimiliki peserta didik. 








1 




Beri tanda centang (S) untuk benda yang lebih ringan 
Mobil-mobilan + boneka Boneka + robot 


( 

\ 

V 

) 


Berikan alasanmu 

...5...+..6...= 11 ..6...+.4....= 10 


Mobil, mobilan + robot 
V 

V_ ) 

Berikan alasanmu 
..5....+..4...= 9 


Bebek karet + boneka 
V 

V_ ) 


..3...+..6...= 


9 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


143 







Boneka + robot 


Mobil-mobilan + bebek karet 


V 

\ _ ) 

Berikan alasanmu 
..6....+.A...= 10 


..5...+.3....= 8 


Bebek karet + robot 


r 

\ 

\ _ 

) 


Berikan alasanmu 
..3....+.4....= 7 


Boneka + mobil-mobilan 

V 

\ _ ) 


.6...+.5....= 


11 


Total skor: 100 

Skor masmg-masmg soal: 25 


3. Penilaian Keterampilan 


Kriteria 

Balk sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbmgan 
Skor 1 

Menulis 

Kalimat yang ditulis 
lengkap, rapi, ukuran 
tulisan pas dan 
selesai tepat waktu. 

Hanya 

memenuhi 3 
knteria. 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria. 

Hanya 
memenuhi 1 
knteria. 


Menulis 


No 

Nama Siswa 

Kalimat 

lengkap 

Tulisan rapi 

Ukuran 
huruf pas 

Selesai tepat 
waktu 

Predikat 

1 . 


S 




Baik 

sekah' 

2. 


S 



- 

Baik 

3. 

Dst 

- 

- 

- 




144 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehldupan 
sehari-hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 




Bahasa Indonesra 


Kompetensi Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


145 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati dan menjawab latihan soal di buku, siswa mampu 
membandmgkan lebih dari dua objek benda/situsi konkret dengan 
menggunakan kalimat sehari-hari (paling berat) dengan baik . 

2. Dengan mengamati dan menjawab latihan soal di buku, siswa mampu 
mengurutkan benda berdasarkan berat benda (lebih ringan, lebih berat) 
dengan benar. 

3. Dengan menulis di kertas (membuat poster), siswa mampu menggunakan 
sandal ketika ke luar rumah dengan benar. 

4. Dengan menulis tulisan di kertas (membuat poster) siswa mampu 
menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan 
kebersihan rumah dengan benar. 

5. Dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan terima kasih 
secara lisan atau tulis dengan tepat. 

6. Dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan pujian secara lisan 
dengan tepat. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa 

• Kertas Karton besar 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas 
agar siswa siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan cerita 
inspiratif. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 
dan tujuan kegiatan belajar. 



146 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





Kegiatan lnti 



• Siswa diminta untuk mengamati gambardi 
buku teks. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
pernah melihat tulisan besar di sepanjang 
jalan? Apakah bacaan tulisan tersebut? 

• Guru juga bertanya kepada siswa, apakah ada 
tulisan besaryang mengajak kebaikan kepada 
mereka di sekolahnya? 


Wrmn-trman S.ti di krios memtouot tulison di kertas. 
luksonnyo mrngrrol ofakon mrmbrrsihkon rumah 
Ayo klto bontu Siti dan temon-temannyo. 
tangan lupa warnai dan hioslah. 



Contoh: 

Bereskan tempat tidurmu 


Buatkon tuiisonmu disini 



• Setelah mengamati posterdi sekitar sekolah, 
guru meminta siswa menulis kalimat mengajak 
untuk membersihkan rumah- 



• Selanjutnya siswa mengisi latihan di buku 
siswa mengenai berat dan ringan keluarga Siti. 



Keluarga Siti selalu peroi hrrsomo 

Suatu rnuluin inrreka mukan inalurn bersama. 

Sitl Ingtn tahu 

siapa yang palino berat. 

Vuk kita bantu Siti. 



Perhotikan gtjnbcir di atas 
Diskusikan dengan temonmu. 

Siapa di antara mereko yang menurutmu 
paiing brrot? 

liooaimono caro kamu menoukurnya? 
Ceritakon alosanmu di dcpan krlas 


• Diskusikan bagaimana caranya mereka 
menentukan manakah dari ketiga gambar 
tersebut yang paling berat. Kemudian tentukan 
bagaimana mengukurnya? 

• Setelah berdiskusi, siswa menceritakan hasil 
diskusinya di depan kelas. 



• Siswa bermain peran untuk menunjukkan 
ungkapan terima kasih dan pujian. 



Udin 





Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 







Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan rewei/i/atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup guru meminta siswa melakukan retleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 

Pemlaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes tertulis 

Latihan memprediksi cara mengukur benda, total skor = 100. 

3. Penilaian Keterampilan 


Kriteria 

Baik sekali 

Skor 4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor 2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bermain Peran 

Ada ekspresl, gerak 
tubuh, mtonasi 
dan kelancaran 
membaca 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kritena 

Belum 

mampu. 

Menyampaikan 
benda yang berat 
dan ringan 

Ada benda yang 
dibandmgkan, 
Penjelasan jelas, 
berekspresi dan 
suara jelas 

Hanya 

memenuhi 2 
kriteria 

Hanya 
memenuhi 1 
kriteria 

Belum 

mampu. 


Remedial 

Mengulang penjelasan tentang silsilah keluarga dan satuan tidak baku berat 
dan panjang. 

Kegiatan Alternati'f (Pengayaan) 

Kunjungan ke rumah teman 

Kerja sama dengan orang tua: Membuat cerita binatang (fabel) tentang 
menjaga kebersihan di rumah. 

Refleksi' guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 


t - 

-\ 

V_ 



148 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 









Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 



• Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 



• Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 



-\ 




Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 




















Daftar Pustaka 


Anrun, H. Maswardi' Muhammad, Prof. Dr. M.Pd. 2014. Morol PoncosHo Joti Diri Bongso, 
Aktuolisosi Ucopon don Periloku Bermorol Poncosilo. Gorga Media 

Andrew, Moira, Words with Wings. (1991). Ideos for Writing DiHerent Forms ond Contexts for 
Teocher of Children Aged Five to Eleven. Umted Kingdom: Belalr Publication Limited. 

Ardley, Nell. 2003. Buku Imu Pengetohuonku: Worno. Semarang: Krisna Sakti. 

Assagaf, Lubna, dkk. 2014 (Cetakan Ke-2, Edisi' Revi'si). Buku Guru don Buku Siswo Temotik 
Terpodu Kurikulum 2013 Kelos 1 Temo 4 Keluorgoku. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Bahtbang Kemdikbud. 

B. Elora, Shernll. 1994. The Eorly childhood & Kindergorten Colender, Newton Avenue South 
Mmneapohs: T.S. Demson & Company, lnc.,. 

Branstetter, Kacy and F. Douglas, Vmcent. 1993. Comprehensive Curriculum of Bosic Skill, USA: 
American Education Pubhshing. 

Chatib, Mum'f. 2009. Sekolohnyo Monusio. Penerbit Kaifa Bandung. 

Chatib, Mum'f. 2011. Gurunyo Monusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Chatib, Mum'f. 2012. Orongtuonyo Monusio. Penerbit Kaifa Bandung. 

Chatib, Mum'f. 2013. Kelosnyo Monusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Cooper, J. Davi'd and Jhon J. Pikulskl. 1996. Teocheds Book - A Resource for Plonning ond 
Teoching, Boston: Houghton Mi'ffh'n Company. 

Dananjaya, Utomo. 2012 (Cetakan 111), Medio Pembelojoron Aktif, Penerbit Nuansa Bandung. 

Dunbar, Bev. 2003. NumberGomes ond Activities for0-l0. New South Wales: Blake Education. 

Fajari'yah, Nur dan Defi' Triratnawati. 2008. Cerdos Berhitung Motemotiko. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Foresman, Scott and Addison Wesley. 2004. Mothemotic. llhnois: Pearson Education. 

Foresman, Scott and Addison Wesley. 2004. Mothemotic. llhnois: Pearson Education. 

Gek, Tan Bee. 2003. My Big Book of 8 Smort Woys. Smgapore: Ednovati'on. 

Herrera, Mario and Theresa Zanatta. 2000. New Porode 1. New York: Longman. 

James, Frances and Ann Kerr. 1993. On First Reoding. Umted Kingdom: Belair Pubhcation 
Limited. 

Khanah, Shireen. 2010. My Pols ore hlere! Science (International Edition) TeacheKs Guide 1B. 
Singapore: Marshall Cavendish Education. 

Kheong, Fong Ho, Chelvi' Ramakrishnan, Bermce lau Pui' Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) 1A Workbook Part 1. Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Fong Ho, Chelvi Ramakrishnan, Bermce lau Pui' Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) 1A Workbook Part 2. Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Fong Ho, Chelvi Ramakrishnan, Bermce lau Pui Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) 1A, Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Fong Ho. 2004. Moths 1B. Singapore: Federal Pubhcations. 

Kudin, Fari'dah. 2002. Tm Heolthy: Activity Book Primory 5. Singapore: EPB Pan PaciTic. 

Moorcroft, Christine. 2005. Develop\ng Citizenship: Yeor 1. London: A & C Black. 


150 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Muchlis, dan Azmy. 1990. Logu-Logu untuk Sekoloh Dosordon lonjuton: Logu Doeroh. Jakarta: 
Musika. 

Newell, Sandra dan Bev Stubbs. 1999. Torgeting Society ond Environment: Lower Primory. New 
South Wales: Blake Education. 

Sihotang, Kasdin, dkk 2014. Pendidikon Poncosilo: Upoyo Internolisosi Niloi-niloi Kebongsoon. 
Jakarta: Grafmdo 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 057, 2014 tentang 
Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republlk lndonesia No. 53 tahun 2015 tentang 
PemlaJan Hasil BelajarOleh Pendidik pada Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah 

Robinson, Anne. 2006. Fun forMovers Teocheds Book. Cambridge: Cambridge Um'verslty Press. 

Tan, Davi'd B. Y. 2002. Chi!d's Ploy Science. Smgapore: Earlybird Books. 

Tan, Juhe. 2006 . Tune in Music. Singapore: Longman. 

Treloar, Frances and Steve Thompson. 2006. Move with English A: Teocheds Book. Smgapore; 
Marshall Cavendi'sh Education. 

Waridah, Emawatl. 2013. EYD: Ejoon Yong Disempurnokon don SeputorKebohoso-lndonesioon. 
Bandung: Ruang Kata. 

_. 1998. TheCompleteBook of Science - Grode 1-2. USA: American Education Publishmg. 

_. 2003. Exploring 0-50 Numerotion. New South Wales: Blake Education. 

_. 2000. New Porode 1 Workbook. New York: Longman. 


Media Sosial 


Bse.kemdiknas.go.id 

http://kbbi.web.id 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf. 
Dunduh tanggal 2 Maret 2016, pukul 13.05 WIB, tentang Lambang Garuda Pancasila 
(Lampiran Undang-Undang R1 No. 24Tahun 2009). 


Tema 4: Keluargaku 


151 






I Profil Penulis 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Setiyo Iswoyo, S.Pi 
(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 

Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 
Cinere I, Kecamatan Limo, Kota Depok 
Trainer Creative Learning, Multiple 
Intelligences, Parenting dan Motivasi. 



■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010 - 2016: GeneraiManager Yayasan Yasmin Jakarta (Lembaga sosial yang mengelola sekolah 
unggulan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, pendampingan bagi sekolah/madrasah 
yang ingin meningkatkan kualitas namun terkendala biaya. Pelatihan bebas biaya bagi guru dari 
sekolah/madrasah yang terkendala biaya dan pusat terapi autis bagi siswa dari keluarga kurang 
mampu. Juga mengelolaToko^Barbeku^-Toko Barang Bekas Berkualitas sebuah unit usaha 
sosial yang menjual barang bekas hibah dari para donatur yang seluruh hasil penjualannya digu- 
nakan untuk membiayai kegiatan sosial tersebut). 

2. 2011 -sekarang: Training Manager di LembagaTraining dan Konsultan Pendidikan Berbasis 
Multiple /nfe///gences / Lazuardi Next r Jakarta. 

3. 2012 - sekarang: Ketua Yayasan Amal KhairYasmin Jakarta. 

4. 2013:Tim Narasumber Nasional Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD. 

5. 2014:Tim Fasilitator dalam Penyegaran Narasumber Nasional Implementasi Kurikulum 2013 
Jenjang SD. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan IPB (1988-1994). 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10Tahun Terakhir): 

Tim Kontributor Naskah Buku Tematik Kelas I SD, Kurikulum 2013 (Tahun 2013) 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Tidakada. 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Tandang Oktora, S.Pt. 

(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 
www.facebook.com/bukutematik1dan3 
Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 
Cinere I, Kecamatan Limo, Kota Depok 
Natural Science and Sosial Studies. 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2002-2003: PT. Charoen Phokphan Indonesia (Supervisor). 

2. 2003-2016: Guru Lazuardi Global IslamicSchools. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Nutrisi dan Makanan ternak IPB (1998-2002) 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Buku Tematik Kurukulum 2013 kelas 3 tema 6 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Tidakada. 



152 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Lubna Assagaf, S.Pd 
(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 

www.facebook.com/bukutematikkelas1dan3 

Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 

Cinere I, Kecamatan Limo, Kota Depok 16515 

Pendidikan Usia Dini 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1993 - sekarang: Pendidik 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: FKIP/PLS/Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2001-2003). 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

BukuTeksTematikKelas 1 dan 3 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 
Tidakada. 




Tema 4: Keluargaku 




I Profil Penelaah 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Drs. Bambang Prihadi, M.Pd. 

0274-586160 psw. 383/ 082220514318 
prihadi58@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 
Bambang Prihadi 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta. 

Pendidikan Seni Rupa 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (lulus 2007) 

2. S1: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa (lulus 
1986) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

2. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

3. Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

4. Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

5. Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta Mandiri" 
Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota), 2006 

2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi dengan Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Anggota), 2015 


154 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Delviati, M.Pd. 

08126774375 

delviatiepi_bareco@yahoo.com 

Delviati 

Komplek PerguruanTinggi AirTawar Padang 25131 
Ke-SD-an 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2011-sekarang: Widyaiswara Bidang ke SD-an di LPMP Prov Sumatera Barat 

2007-2011: Kepala Sekolah di SD Negeri 12 Limosuku Sungaipua Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

1990-2007: guru SD NegeriTangah Koto Sungaipua Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Administrasi Pendidikan di UNP (2008-2010). 

2. S1: FKIP/PGSD UniversitasTerbuka (2004-2007) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Tematik Kelas 1 SD/MI Tema 4, Keluargaku (2015/2016) 

2. Buku Tematik Kelas 2 SD/MI Tema 1 Hidup Rukun (2015/2016) 

3. Buku Tematik Kelas 2 SD/MI Tema 2 (2015/2016) 

4. BukuTematik Kelas 1 SD/MITema 5 (2014/2015) 

5. BukuTematik Kelas 4 SD/MI Tema 8 (2014/2015) 

6. BukuTematik Kelas 5 SD/MI (2014/2015) 

7. BukuTematik Kelas 1 SD/MI Diriku (revisi) (2013/2014) 

8. BukuTematik Kelas 1 SD/MI Kegemaranku (2013/2014) (Revisi) 

9. Buku Tematik Kelas 1 SD/MI (2012/2013) 

10. Buku Tematik Kelas 2 SD/MI (2013/2014) 

11. Buku Tematik Kelas 4 SD/MI (2012/2013) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis 
Multimedia di SMP SBSNP Kabupaten Agam Sumatera Barat (belum dipublikasikan) 2015 

2. Penelitian Studi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS di SMP SBSNP kabupaten 
Agam Sumatera Barat, dimuat pada Jurnal "wawasan" Pendidikan dan Pembelajaran LPMP 
Sumatera Barat Vol 6 Nol Hal 49-59 Juli 2015 ISSN 1858-4713 tahun 2015,2014 

3. Pengembangan Program Pendampingan kurikulum 2013 SD Kabupaten Lima Puluh Kota Prov 
Sumatera Barat (sedang dalam proses publikasi), 2013 

4. Pengaruh Pengembangan Diri Guru dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap 
Kompetensi Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Hasil Belajar dan Pengadministrasiannya di SD 
Negeri Kecamatan SungaipuaT.P 2011/2012 (belum dipublikasikan), 2012 

5. PotretTematik (Panduan Guru) dicetakterbatas untukdijadikan bahan bacaan dalam lingkungan 
LPMP Sumbar, 2011 

6. Meningkatkan kompetensi Guru dalam menilai hasil belajar dan mengadministrasikannya di SDN 
12 Limosuku Sungaipua (PTS), 2010 

7. Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Jeda Belajar 10 Banding 2 Pada 
Siswa Kelas IV B SD Negeri 12 Limosuku Sungaipua Tahun Pelajaran 2008/2009, 2008 

8. Artikel ilmiah dengan judul "Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Melalui "Dice GameY' 
Pada Siswa Sekolah Dasar"tahun 2008 di Jurnal Wawasan pendidikan dan Pembelajaran LPMP 
Sumbar ISSN 1858-4713 Vol 3 no 2.2008 

9. Meningkatkan motivasi Belajar Matematika melalui Dice Game r s di kelas I SD negeri 07 
Tangahkoto, 2007 

10. Pembelajaran Menulis Huruf, Lambang dan Simbol denganTekhnikMelukis Punggung di Kelas I 
SDN 07Tangahkoto Sungaipua (diikutkan pada LKG 2006), 2006 

11. Upaya meningkatkan Kemampuan membaca Permulaan melalui Penerapan Cara Membaca Alur 
Strata Vokal pada Anak Didik Kelas I SDN 07 Tangahkoto Sungaipua (diikutsertakan pada Forum 
llmiah Pendidik Surabaya, 2006 


Tema 4: Keluargaku 


155 



12. Upaya meningkatkan potensi Siswa pada Pembelajaran Tematik di SD (kurikulum 2004) 
diseminarkan di Palembayan, 2006 

13. Upaya menggali Potensi Siswa pada Pembelajaran tematik Melalui Penerapan Cara Bertikir 
Divergen pada Siswa Kelas I SDN 16Tangah Koto Sungaipua 2005 (dipresentasikan di Jakarta 
pemilihan Gurtasi 2005), 2005 

14. Upaya Meningkatkan Aktivitas Siswa pada PembelajaranTematik Melalui penerapan cara belajar 
Cepat dan Menyenangkan pada Siswa Kelas I SDN 07Tangahkoto Sungaipua (diseminarkan Pada 
Forum llmiah guru TK Nasional di Semarang, 2005 

15. Upaya Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Cara belajar Cepat dan 
Menyenangkan pada Siswa Kelas I SDN 16Tangah Koto, 2004 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Felicia N. Utorodewo 

+62 21 78884106/+62 812 106 3373 

cisnuradi@yahoo.com 

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 
Linguistik 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010-2016: Direktur SEAMEO Regional Centre of QITEP in Language, Jakarta. 

2. 2000-2010: Dosen 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Fakultas llmu Pengetahuan Budaya Ul/program studi Linguistik/Departemen Linguistik Pro- 
gram Pascasarjana FIB-UI (2001-2007) 

2. S2: Fakultas llmu Sosial dan Politik Ul/program studi Antropologi Linguistik/ Departemen Antrop- 
ologi Program Pascasarjana FISIP-UI (1986 - 1991) 

3. S1: Fakultas Sastra Ul/jurusan linguistik/program studi Bahasa dan Sastra lndonesia/Fakultas Sas- 
tra Ul (1973-1981) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Pusbuk (2001-2010) 

2. BSNP 

3. DRPMUI (2008-2015) 

4. Puskurbuk (2011 -2016) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 


156 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd 
08123381579 

lisechamisijatin@gmail.com 
lise_chin@yahoo.co.id 
Jalan RayaTlogomas No. 246 Malang 65144 
Pendidikan Biologi 


Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2008-2010 menjadi Advisor Pendidikan, di Learning Assistance Program for Islamic School - Primary 
Teacher Education (LAPIS-PGMI), Coffey International Development AusAID 

2005-2007: Konsultan Pendidikan Dasar di Indonesia Australia Partnership in Basic Education (IAPBE, 
Ausaid project) 

2002-2007: Kepala sekolah SD binaan Universitas Muhammadiyah sejaktahun 2002 s.d 2007 
1987-sekarang: Dosen Kopertis Wilayah VII dpkdi Universitas Muhammadiyah Malang pada Pendi- 
dikan Biologi FKIP dan diperbantukan pada prodi PGSD untuk mengajar pembelajaran tematik dan 
pengembangan kurikulum. 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang (1995-2000) 

2. S1: Jurusan Pendidikan MIPA, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1980- 
1986) 

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Bahan Perkuliahan Tematik di LAPIS-PGMI AUSAID (2009) 

2. Bahan Perkuliahan Microteaching di LAPIS-PGMI AUSAID (2009) 

3. Bahan Perkuliahan Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran di LAPIS-PGMI AUSAID (2008) 

4. Bahan Perkuliahan Strategi Pembelajaran di LAPIS-PGMI AUSAID (2007) 

5. Buku Pendidikan IPA (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Direktur Ketenagaan, 2007) 

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Analisis BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas IV (DiaBermutu, 2014), 

2. Konsep Scientific dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Malang 
(DPPUMM, 2013) 

3. Peningkatan keterlaksanaan pembelajaran tematik kelas awal SD Muhammadiyah 8 Kabupaten 
Malang dengan menggunakan LKS terintegrasnDiaBermutu, 2013) 

4. Konsep Integrasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Tematik di Sekolah Dasar Kelas Awal (DPP UMM, 2012), 
Penerapan Metode Bermain SMS dan Berdagang untuk Meningkatkan Pencapaian Kompetensi 
Dasar pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II SD Muhammadiyah VIII Kabupaten Malang (Dia 
Bermutu, 2011) 

5. Pengembangan Model"Penilaian Kolaboratit Berkelanjutan" dengan Melibatkan PSM sebagai 
alternatif strategi penilaian autentik dengan portofolio di Sekolah Dasar (Hibah Bersaing-Dikti 
2007) Paradigma Life Skills dalam Muatan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Dasar Kelas 
Rendah (Analisis Perilaku Guru Berwawasan Life Skills, dalam Mengembangkan dan Melak- 
sanakan Pembelajaran Berbasis Kompetensi) (Penelitian Dasar-Dikti 2006). 


Tema 4: Keluargaku 


157 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si. 

0341-55131208123381579 

nurwahyu.fis@um.ac.id 

Jl. Semarang No. 5 Malang 
PPKn 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1990 - 2016: Dosen di Program Studi PPKn, FIS Universitas Negeri Malang. 

2. 2000- sekarang; tasilitator dalam berbagai kegiatan pemberdayaan guru PPKn di P4TK PKn dan 
IPS serta di beberapa lembaga lainnya. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Program studiTeknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang (2010-2013) 

2. S2: Program studi llmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang (1998 - 2001) 

3. S2: Pendidikan IPS-SD, IKIP Bandung (1995 - 1998) 

4. S1: PMP & Kn, FPIPS, IKIP Ujung Pandang (1984 - 1989) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Siswa Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 

2. Buku Guru Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 

3. Buku PPKn, sejak tahun 2005. 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keterampilan Intelektual 
siswa yang Memiliki Gaya Kognitif Berbeda dalam Mata Pelajaran PKn; 2013. 

2. Kapabilitas Keterampilan Intelektual Mahasiswa Jurusan HKn terhadap Materi Pelajaran 
PPKn; 2014. 

3. Keterampilan Intelektual sebagai Warga Negara Indonesia siswa SMA di Kota Malang; 
2015. 


158 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Rita Milyartini, M.Si. 

0222013163/081809363381 

ritamilyartini@upi.edu 

Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung 40151 
Pendidikan Musik 


Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Dosen di Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI 

2. Dosen di Program Studi Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana UPI 

3. Peneliti Pendidikan Seni khususnya pendidikan Musik 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Umum/Nilai/ Universitas Pendidikan Indonesia (2007-2012) 

2. S2: Kajian Wilayah Amerika/ Universitas Indonesia (1998 -2001) 

3. S1: FPBS/Pendidikan Musik/IKIP jakarta (1983 -1987) 

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku teks tematik SD (thn 2013) 

2. Buku non teks (Tahun 2011,2012, 2015) 

3. Buku teks SD, SMP dan SMA (2015) 

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Usaha Bidang Seni dan Budaya di Kota Bandung, 2016 

2. Model PembelajaranTeknikVokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun kedua), 2016 

3. Model Pembelajaran Teknik Vokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun pertama), 2015 

4. Pemantaatan Angklung untuk Pengembangan Bahan Pembelajaran Tematik Jenjang Sekolah 
Dasar Berbasis Komputer, 2013 

5. Model Transtormasi Nilai Budaya Melalui Pendidikan Seni di Saung Angklung Udjo untuk Ketah- 
anan Budaya (disertasi), 2012. 

6. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2), 2012 

7. Kombinasi Active Learning dan Self Training, untuk Memperbaiki Audiasi Tonal Minor Mahasiswa 
Peserta Mata Kuliah Vokal 2 Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI, 2011 

8. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2), 2011 

9. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 1), 2010 

10. Model Pendidikan Life Skill Belajar Mandiri untuk Meningkatkan Penguasaan TeknikVokal Maha- 
siswa Peserta Mata Kuliah Vokal 3 di Prodi Musik UPI, 2008 


Tema 4: Keluargaku 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Prof. Dr.Trie Hartiti Retnowati M.Pd 

082121161604 

trihartiti54@gmail.com 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Seni Rupa 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1979 - sekarang: Dosen Universitas Negeri Yogyakarta 

2. 1992- 1995: Sekretaris Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY 

3. 1995- 1999: Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY 

4. 1999-2003: Pembantu Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni UNY 

5. 2014-Sekarang: Kaprodi Pendidikan Seni S2 Pascasarjana UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2004-2009) 

2. S2: Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (1984-1988) 

3. S1: Pendidikan Seni Rupa IKIP Negeri Yogyakarta (1972-1978) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Seni Budaya Untuk SMP 

2. Seni Budaya Untuk SMA 

3. Buku TematikTema 7 Benda, Hewan, dan Tanaman Di Sekitar Kita Sd/Mi 

4. Buku Tematik Diriku (Seni Rupa, Prakarya) 

5. Buku Tematik Kegemaranku (Seni Rupa, Prakarya) 

6. Buku Tematik Keluargaku (Seni Rupa, Prakarya) 

7. Buku Tematik Pengalamanku (Seni Rupa, Prakarya) 

8. Buku Tematik Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri (Seni Rupa, Prakarya) 

9. Buku Tematik Benda, Hewan, dan Tanaman Di Sekitarku (Seni Rupa, Prakarya) 

10. Buku Tematik Peristiwa Alam (Seni Rupa, Prakarya) 

11. Buku Tematik Hidup Rukun 

12. Buku Tematik Aku dan Sekolahku 

13. Buku Tematik Hidup Bersih dan Sehat 

14. BukuTematik Air, Bumi, dan Matahari 

15. Buku Tematik Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan (Seni Rupa, Prakarya) 

16. Buku Tematik Perkembangan Teknologi (Seni Rupa, Prakarya) 

17. Buku Tematik Perubahan di Alam (Seni Rupa, Prakarya) 

18. Buku Tematik Peduli Lingkungan Sosial/Lingkungan Sosial (Seni Rupa, Prakarya) 

19. Buku Tematik Mengenal Olah Raga dan Permainan Tradisional (Seni Rupa) 

20. Buku Tematik Peduli Lingkungan Sosial (Prakarya) 

21. Buku Tematik Indahnya Persahabatan (Seni Rupa, Prakarya) 

22. Buku Tematik Energi dan Perubahan (Seni Rupa, Prakarya) 

23. Buku Tematik Bumi dan Alam Semesta (Seni Rupa, Prakarya) 

24. Buku Tematik Indahnya Kebersamaan 

25. Buku Tematik Selalu Berhemat Energi 

26. Buku Tematik Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

27. Buku Tematik Berbagai Pekerjaan 

28. Buku Tematik Pahlawanku 

29. BukuTematik Indahnya Negeriku 

30. Buku Tematik Cita-Citaku 

31. BukuTematikTempatTinggalku 

32. Buku Tematik Makananku Sehat Dan Bergisi 

33. Buku Tematik Benda-Benda di Sekitar Kita 

34. Buku Tematik Peristiwa Dalam Kehidupan 

35. Buku Tematik Hidup Rukun 

36. Buku Tematik Sehat Itu Penting 


160 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



37. Buku Tematik Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

38. Buku Tematik Organ Tubuh Manusia Dan Hewan 

39. Buku Tematik Sejarah Peradaban Indonesia 

40. Buku Tematik Ekosistem 

41. Buku Tematik Lingkungan Sahabat Kita 

42. Buku Tematik Selamatkan Makhluk Hidup/ 

43. Buku TematikTumbuhan Sumber Kehidupan 

44. Buku Tematik Persatuan Dalam Perbedaan 

45. Buku TematikTokoh dan Penemuan 

46. Buku Tematik Globalisasi 

47. BukuTematikWirausaha 

48. Buku Tematik Menuju Masyarakat Sehat 

49. Buku Tematik Kepemimpinan 

50. Buku Tematik Menjelajah Angkasa Luar 

51. Buku Tematik Selamatkan Makhluk Hidup/ 

52. Buku TematikTumbuhan Sumber Kehidupan 

53. Buku Tematik Bumiku/Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya 

54. Buku Tematik Air, Bumi, dan Matahari 

55. Buku Tematik Hidup Rukun 

56. Buku Tematik Aku dan Sekolahku 

57. Buku Tematik Hidup Bersih dan Sehat 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta Mandiri" 
Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Ketua) 2006 

2. Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia Dini Di Sanggar Pratista Yogyakarta (Anggota) 

2007 

3. Identitikasi Dan Relevansi Penelitian Dosen Dengan Kebutuhan Stake Holder, Isu Mutakhir, Pem- 
belajaran, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Anggota) 2007 

4. Pengembangan Desain Dan Teknologi Pewarnaan Alami Pada Serat Alami (DIKTI :Hibah Bersaing 
XV Perguruan Tinggi) (Ketua) 2008 

5. Dampak Akreditasi Program Studi Terhadap Peningkatan Kualitas Lembaga (Anggota) 2008 

6. Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Seni Lukis Anak Sekolah Dasar (DIKTI) (Mandiri) 
2009 

7. Penilaian Gambar"lmajinatif"Siswa Kelas III Sekolah Dasar Dengan Instrumen Nontes (Mandiri) 
2009 

8. Implementasi Instrumen Penilaian Proses Gambar"Ekspresif"Siswa Kelas I Sekolah DasardiYog- 
yakarta.(Mandiri) 2010 

9. Penerapan Instrumen Penilaian Gambar Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta (Mandiri) 2011 

10. Karakteristik Instrumen Penilaian Seleksi Ujian Masuk Ketrampilan Khusus Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa FBS UNY. (Ketua) 2012 

11. Diseminasi Pedoman Penilaian Seni Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota Yogytakarta (Mandiri) 

2012 

12. An Integrated Multi-Life Character Model dalam Aristocratic Ethnomulticultural Society pada 

Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIKTLSTRANAS) (Ketua) 2013 

13. The Maintenance of Javanese Language Level Based on Social Stratification danThe Kinship 
System of Ng. DSDISKS Hamengkubuwono VII dalam Kraton Yogyakarta di D.I.Y. (DIKTLSTRANAS) 
(Ketua) 2014 

14. Studi Penelusuran Lulusan S3 PEP Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. (Ketua) 
2014 

15. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi dengan Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Ketua)2015 


Tema 4: Keluargaku 


161 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Dra. Wahyuningsih, M.Pd 
(024) 8660106 

wahyupgsdunnes@gmail.com 

wahyu_pgsdunnes@yahoo.com 

Kampus PGSD jl. Beringin Raya no 15 Wonosari, 

Ngaliyan Semarang 

Pendidikan Matematika 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen PGSD UNNES (1991- sekarang) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Fakultas Keguruan /jurusan Pendidikan Matematika /program studi Pendidikan Matematika 
SD/Universitas Negeri Malang (tahun 2000-tahun 2003) 

2. S1: Fakultas Keguruan/jurusan Pendidikan Matematika/program studi pendidikan matematika / 
UniversitasTerbuka (tahun 1987- tahun 1990) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Keluargaku untuk SD/MI Kelas 1. 

2. Peristiwa Alam untuk SD/MI Kelas 1 

3. Berbagai Pekerjaan untuk SD/MI Kelas 4. 

4. Indahnya Negeriku untuk SD/MI Kelas 4. 

5. Menghargai Jasa Pahlawan untuk SD/MI Kelas 4. 

6. Selamatkan Mahkluk Hidup untuk SD/MI Kelas 6. 

7. Perkembangan Teknologi untuk SD/MI Kelas 3. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tematik Melalui Lesson Study (2010) 

2. Penerapan Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tematik (2011). 

3. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matakuliah Matematika Di Pgsd Unnes Melalui Problem 
Based Learning Dengan E Learning (2012) 

4. Penerapan Pembelajaran Matematika Realistikdi Sekolah Dasar (2014) 

5. Implementasi Pendekatan Problem Based Learning Dengan Open-Ended Problem untuk Menum- 
buhkan Keterampilan Komunikasi Matematika Pada Mahasiswa S1 PGSD Unnes (2015) 


162 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd 

0274.548202 / 08122691251 

ekrampawiroputro@yahoo.co 

Kampus FIS- UNY, Karangmalang, Yogyakarta 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Pembantu Dekan III - FIS - UNY. 

2. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di FISE-UNY, Poltekkes Keperawatan. 

3. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FIS-UNY 7 Poltekkes Keperawatan, 
Fakultas Ekonomi-UNY 

4. Pengampu Mata Kuliah Pengajian Kurikulum dan Buku Teks PKn SMP dan SMA di Jurusan PKnH - 
FIS UNY. 

5. Pengampu Mata Kuliah Hukum INternasional di FIS UNY. 

6. Pengampu Mata Kuliah Organisasi Internasional di Jurusan PKnH FIS-UNY dan pada Prodi PPKn - 
FKIP-UAD Yogyakarta. 

7. Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PPKn-Prodi PGSD-FKIP-UAD. 

8. Pengampu Mata Kuliah Praktik Pembelajaran PPKn Prodi PGSD-FKIP-UAD. 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Program Pascasarjana Program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - Universitas Negeri Ja- 
karta (lulustahun 1990). 

2. S1: Jurusan Civics Hukum - Fakultas Keguruan llmu Sosial - IKIP Yogyakarta lulus tahun 1976 

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI 

2. BukuTeksPPKn SMP 

3. BukuTeks PPKn SMA 

4. Buku Teks PKn SMP Kurikulum 2006. 

5. Buku Teks PKn untuk Perguruan Tinggi. 

6. Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. 

Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Tidakada. 


Tema 4: Keluargaku 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Losina Purnastuti, M.Ec.Dev v Ph.D. 

0274 586168 ext 387 / 08122704684 
losina_purnastuti@uny.ac.id, lpurnastuti@yahoo.com 
Losina Purnastuti 

Fakultas EKonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang 
Yogyakarta, 55281 
Ekonomi Pendidikan 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY ( 1997- sekarang) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Curtin Business School (CBS)/ School of Economics and Finance/Economics/ Curtin University 
(oktober 2008-2011) 

2. S2: National Centre for Development Studies (NCDS)/ Economics of Development /The Australian 
National University (2001 -2003) 

3. S1: Fakultas Ekonomi /llmu Ekonomi dan Study Pembangunan / Universitas Negeri Sebelas Maret 
(1989-1994) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Buku Tematik SD Kelas 4. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Regional Study of Secondary Level Technical and Vocational Education: Policies and Rationales for 
Skills Development -Indonesia (Penelitian beberapa negara Asia atas pendanaan UNESCO) 

2. Prospects for measures in furtherance of Gender Equity in TVET (Penelitian kerjasama 6 negara 
Asean dan Jerman dengan sponsor GIZ) 

3. School, Life time Prospects and the Role of theTransition from School to Work (penelitian kerjasa- 
ma dengan Curtin university dengan pendanaan AusAid) 

4. Return to Schooling Tenaga Kerja Lulusan SMK di Indonesia 

5. AnalisisTingkat Pengembalian lnvestasi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

6. Pengaruh Pendidikan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

7. Pemetaan Profil Pengembangan Pasar Kerja Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 
2015 

8. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Berbasis Modal Sosial RumahTangga 
Miskin Di Provinsi DIY 

9. Kontribusi Human Capital lnvestment dalam Pengeluaran Pemda Provinsi terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pembangunan Manusia dalam Era Desentralisasi Fiskal 

10. Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha di Kabupaten Sleman 


164 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 
0274.548202 / 08122691251 

Kampus Universitas Negeri Jakarta 
Pendidikan Seni Musik 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta jurusan seni musik (2009-sekarang). 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 

2. S1: Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 

2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 

3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 

4. Buku Tematik (Seni Budaya) Januari 2016 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Studi Lagu-lagu bernataskan kedaerahan dan perjuangan untuk pendidikan keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University 7 NY, 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004 - 2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta penelitian pada bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budayatahun di Indonesia Yang kondusit Dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 

5. Penelitian: Pengaruh Hasil PembelajaranTerpadu matematikdan MusikTerhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD.Thesis, IKIP, Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Folk Song Terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta, Skripsi: IKIP Jakarta, 1971. 


Nama Lengkap : Dr. H. Sufyani Prabawanto, M.Ed. 
Telp. Kantor/HP : 08562113675 
E-mail : sufyani@upi.edu 

Akunfacebook :- 

Alamat Kantor : Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 
Bidang Keahlian : Pendidikan Matematika 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

7. 1986 - 2016: Dosen FPMIPA UPI 

8. 2015: Visiting Professor Hiroshima University, Japan. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

9. S3: SPS / Pendidikan Matematika / UPI (2010-2013) 

10. S2: College of Education / mathematics Education / University of Houston (1994-1995) 

11. S1: FPMIPA/ Pendidikan Matematika / IKIP Bandung (1980-1985) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10Tahun Terakhir): 

Tidakada. 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 


Tema 4: Keluargaku 


165 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Setyo Purwanto, M.Pd 
08161930879 

sphealthl 9@yahoo.com, tyoprwnt@gmail.com 
TyoPurwanto 

Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, JakartaTimur 
Pendidikan Jasmani 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2001 - 2016: Dosen Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Jakarta. 

2. 2014 - 2018 Binpres Koni Provinsi Banten 

3. 2015 - 2019 Ketua Umum PSI Banten. 

4. 2012 technical Delegate cabor squash pada PON XVIII Riau 

5. 2008 Technical Delegate Cabor Squash pada PON XVII Kaltim 

6. 2004 Pelatih Cabor Squash Prov Banten pada PON XVI Sumsel 

7. 2005 Asisten Pelatih Nasional Cabor Squash Pada SEA GAMES Philippines 

8. 2007 Pelatih Team Squash Indonesia untuk SEA GAMES Thailand 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pasca Sarjana UNJ Jurusan Pendidikan Olahraga 2013 sampai sekarang 

2. S2: Pasca Sarjana UNJ Jurusan Pendidikan Olahraga (2009 - 2011) 

3. S1: Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan/jurusan Kepelatihan/ (1990 - 1997) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku siswa dan buku Guru kelas 1 

2. Buku siswa dan buku Guru kelas 4 tema 4 

3. Buku siswa dan buku Guru kelas 4 tema 5 

4. Buku Bahan Ajar non teks SMA 

5. Buku Bahan Ajar non teks SMP 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Tidak ada 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 


Prof. Dr. Mulyana, M.Pd. 

mly@jakartaphysicaleducation.com 

Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur 
dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus 
Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

Dosen Fakultas llmu Keolahragaan, UNJ. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Olahraga, UNJ (2003) 

2. S2: Pendidikan Olahraga, UNJ (1997). 

3. S1: Pendidikan Olahraga, UNJ (1988). 

■ Judul Buku yang pernah ditelaah (10 tahun terakhir): 

1. Buku Tematik SD/MI Kelas I 

2. Buku Tematik SD/MI Kelas V 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 


166 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





I Profil Editor 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Elah Nurelah, M.Pd 

021.47864303 / 081210383313 

nurelah_bprihantono@yahoo.com 

nurelah_bprihantono 

Jl. H Mugeni II RT. 04 RW.010 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung 
Jakarta Timur 
Mata pelajaran SD 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2004 - 2015 Guru Kelas di SDN Pisangan Timur 12 Pagi. 

2. 2015 - Sekarang, Guru Kelas di SDN Pisangan Timur 11 Pagi (Regrouping) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2. Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta (2013-2015) 

2. S1. Fakultas Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Negeri Jakarta (2009 - 2013) 

3. S1. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1992 - 1996) 

■ Judul Buku yang pernah diedit (10 Tahun Terakhir): 

1. BukuTematik Kelas II Edisi Pertama,Tahun 2013 

2. BukuTematik Kelas IV Edisi Pertama,Tahun 2013 

3. BukuTematik Kelas VI Edisi Pertama,Tahun 2013 

4. Buku Tematik Kelas II Edisi Revisi, Tahun 2016 

5. Buku Tematik Kelas IV Edisi Revisi,Tahun 2016 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Cooperative LearningTypeTalking Stick 
Pada Siswa Kelas IV SDN. Pisangan Timur 12 Pagi Pulogadung Jakarta Timur (Tahun 2012 - PTK) 

2. Hubungan Kemandirian Belajar dan Kecerdasan Interpersonal Dengan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V di Wilayah Binaan IV Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. (Tahun 2015 - Korelasi) 


Tema 4: Keluargaku 


167 





I Profil Ilustrator 


Diunduh dari PendidiKan.id 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Muhammad Isnaeni S.Pd 
081320956022 
misnaeni73@yahoo.co.id 
Muhammad isnaeni 

Komplek Permatasari/Pasopati, Jl. Permatasari I No. 14 Rt 03 Rw 11 

Arcamanik Bandung 

llustrator 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1997 - sekarang: pemilik Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997 

■ Karya/Pameran/Eksebisi danTahun Pelaksanaan (lOTahunTerakhir): 

1. Pameran di kampus-kampus, 1991 -2000 

2. Terlibat dalam beberapa tim proyek animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia 


oooo<xxxx>oooooooo<xxxx>ooo 

HIDUP MENJRDI 
LEBIH INDRH 
TRNPA NARKOBA. 

000<X>00000000000<X>000^^ 


168 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





HET 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONA 5 

Rpl 5,400 

Rp16,100 

Rpl 6,700 

Rpl 8,000 

Rp23,100 


ISBN: 978-602-282-885-3 









